LINUX 


www.infolinux.web.id Juni 2004 Rp23.800 4« 1CD 


Z6 UMP Link 


IGOS: 


Indonesia Go 48 
Open Source 


JDS Release 2 (2004j: Tutorial 
Distro Linux dari Summit 


HTML Generator 
” | 
Pachi el Marc 


4 mM Membuat Halaman Login 
denganPHP 
m MembangunAplikasi 
m  denganStarOffice 
Hang BASIC (2) 
Mm. Membuat Teks Editor 
dengan wxPython 
: sia Task Scheduler di Linux 
maan. Mm Tip dan Trik Penggunaan 
. 4 StarOffice 7 (1) 
mM Netbeans, Open Source 


HN pe) 88 Java IDE Berbasiskan 
& Swing 
| | j.M Mengenal dan 


esis Menggunakan JDS (1) 


Entering the cemetery.. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Hacker atau Cracker? 


etiap terjadi pengrusakan tampilan 

web oleh orang yang tidak berhak, 

sering diikuti penyebutan pelakunya 
dengan salah satu atau kedua istilah ini, 
hacker dan cracker. Demikian pula ketika 
kasus deface atau pengubahan tampilan 
web KPU (Komisi Pemilihan Umum) 
mencuat beberapa waktu lalu. Dani 
Firmansyah, yang mengaku melakukan 
deface web KPU, disebut oleh sebagian 
orang sebagai hacker dan disebut pula oleh 
sebagian orang lainnya sebagai cracker. 
Padahal, arti kata hacker dan cracker itu 
sangat berbeda, bahkan bisa bertentangan. 
Hacker dapat berarti pembelajar atau 
pengoprek, sedangkan cracker adalah 
pengrusak. 

Dalam bidang keamanan komputer, jika 
cracker adalah orang yang mengganggu, 
maka hacker adalah orang yang menjaga 
atau mengamankan dari gangguan. Tidak 
tertutup kemungkinan, seorang yang mula- 
mula menjadi hacker, karena alasan 
tertentu berubah menjadi cracker dan 


hacker, sehingga seorang tokoh penting 
gerakan open source, Eric Steven 
Raymond, membuat petunjuk cara menjadi 
seorang hacker. 

Dalam dunia open source, para hacker 
bekerja sama untuk menghasilkan software 
terbaik, misalnya Linux. Kerja sama ini tidak 
hanya untuk mengerjakan satu jenis 
program, namun bisa juga menggabungkan 
atau menyempurnakan program-program 
yang telah dibuat masing-masing hacker. 
Menurut Eric Steven Raymond, program 
yang telah dibuat seorang hacker tidak 
perlu dibuat ulang oleh hacker lain. Jadi, 
salah satu prinsip hidup hacker ini adalah 
gotong-royong atau kerja sama. 

Kembali ke kasus KPU, jika benar Dani 
Firmansyah adalah pelaku deface tampilan 
web penghitungan suara KPU dengan 
alasan untuk mengingatkan tim TI KPU, ia 
lebih tepat disebut hacker atau cracker? 
Apapun jawaban Anda, ini terlepas dari 
benar atau salah secara hukum formal di 
Indonesia. 

Setahun yang lalu, Dani 
menyebarluaskan hasil karyanya secara 
terbuka, yaitu distro Linux satu disket yang 
bernama Xnuxer. Saat itulah Dani sebagai 
hacker. Di waktu lain, Dani adalah 
pembobol situs web KPU, apapun 
alasannya ia disebut cracker. Persoalan 
menjadi sangat berbeda, jika Dani dan tim 
TI KPU bekerja sama dalam mengelola dan 
mengamankan server-server KPU. 
Barangkali, Dani punya ide untuk 
mengganti semua software KPU dari 
Windows ke Linux. Siapa tahu?A 


DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 


sebaliknya. Begitu mulianya pekerjaan Rusmanto (rus@infolinux.co.id) 


Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana. Pemimpin Usaha: Millie Stephanie. Pemimpin Redaksi: Rusmanto. 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, Effendy Kho. Redaktur Eksekutif: Budi Rahardjo, | Made Wiryana, 
Michael S. Sunggiardi. Redaksi: Arif Yuliardi. Staf Bahasa: Renny Fitriastuti. Sekretariat Redaksi: 
Evawani Utami Putri. Kontributor: Ariya Hidayat, Noprianto. Tata Letak & Ilustrasi: Totok Waluyatmoko 
(Manager), Abdul Gofur, Lely Yulaena, Ria Canceria. Iklan, Promosi & Kerjasama: Lely Ch. Musar 
(Manager), Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono. Sirkulasi: Purwaluyo. Keuangan: Deetje 
Monoarfa. Alamat Redaksi: Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430, Telepon: (021)315-3731, 230- 
5318, 316-2108, Faksimili: (021)315-3732. Alamat Sirkulasi: Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP - Kawasan 
Industri Pulogadung, Jakarta 13930, Telepon: (021)4682-6816, 461-6779, Faksimili: (021)4682- 
6817. Penerbit: PT Info Linux Media Utama. Pencetak: PT Dian Rakyat, Jakarta. Isi di luar tanggung 
jawab percetakan. 


www.infolinux.web.id 


INDONESIA 
TATLER 


-#LINUX 
9 


Majalah Wanita Mingguan 


mobilmotor 


BACAAN PENGGEMAR OTOMOTIF 


NOOR 
PCMedia 


PERKAWINAN 
SALON 


Majalah Rambut & Kecantikan 


WARTAEKONOMI 


Alamat Sirkulasi: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 
Kawasan Industri Pulogadung, 
Jakarta 13930 

Tel. (021)4682-6816, 461-6779 
Faks. (021)4682-6817 


InroLINUX JUNI 2004 3 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


— | 


INUX 


PixelView GeForce 
FX 5500 


Produsen nVidia dan ATi saling 
bersaing dalam merajai pasar video 
card. Kedua produsen tersebut sibuk 
untuk saling mengeluarkan video 
card produk mereka. Salah satunya, 
adalah yang dikeluarkan PixelView... 


4 InroLINUX JUNI 2004 


Sun JDS 
Release 2 (2004) 


Tahun Ialu, distro Linux untuk 
desktop bertambah satu lagi: Sun 
Java Desktop System dari Sun 
Microsystems Inc. 


aka ES Id AKG ll 


L 


www.infolinux.web.id 


Pachi el Marciano 


Bagi Anda yang pernah memainkan 
game-game lama seperti Manic 
Miner, Jet set Willy, dan game- 
game lain dari era tahun 80-an, 
game yang satu ini... 


Pena ii 


@05”6924 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


DARI REDAKSI 3 
ULASAN CD 

Freeduc, Distro Pendidikan 

dan Hiburan 6 
SURAT PEMBACA 10 
BERITA 


LindowsOS Berubah Nama 12 
Ilmuwan Jepang Meluncurkan 12 
Linux Supercluster 

Linux Memperkuat 12 
Angkatan Darat 

Ditemukan Kelemahan TCP 13 
yang Vital 

Microsoft Mulai 13 
Ber-Open Source 

CoLinux, Linux for Windows 13 


OPINI 

Budi Rahardjo: 14 
Polemik Masalah Keamanan 

TI KPU 

Michael S. Sunggiardi: 15 
Keamanan Jaringan Komputer 


KLINIK 18 


ULASAN 

Pengantar: Linux dan Hardware 22 
PixelView GeForce FX 5500 23 
Soltek FX 5200 23 


DFI 865PE Infinity 

Soltek SL-86MP-L 
Samsung SyncMaster 173v 
ProLink Chameleon 170A 
Disk Analyzer 

Sun JDS Release 2 (2004) 
Virtual keyboard 

Martian Memory 

Pachi el Marciano 


KOMUNITAS 


FEATURE 
IGOS: Indonesia Go 
Open Source 


TUTORIAL 

Berkenalan dengan Weblog, 
WikiWiki, dan HTML Generator 
Membuat Halaman Login 
dengan PHP 

Membangun Aplikasi dengan 
StarOffice BASIC (2) 
Membuat Teks Editor dengan 
wxPython 

Task Scheduler di Linux 

Tip dan Trik Penggunaan 
StarOffice 7 (1) 

Netbeans, Open Source Java 
IDE Berbasiskan Swing 
Mengenal dan Menggunakan 
JDS (1) 


24 
24 
25 
25 
27 
28 
29 
30 
31 


47 


48 


74 


17 


Linux Ready 26 


Mungkin Anda berniat membeli komputer atau periphera/ lain yang 
mendukung Linux. Sebelum niat Anda terwujud, ada baiknya Anda 


melihat Ulasan “Linux Ready”. Kali ini kami mengulas 3 produk berpredikat 


“Linux Ready”, yaitu: 


) 


PixelView GeForce 
FX 5700 


DFI NFII 
Ultra Infinity 


www.infolinux.web.id 


LG Flatron L1720B 


Mencintai 
Setelah 
Mendalami 


Pepatah Jawa “witing 
tresno jalaran kulino” 
yang maknanya kurang- 
lebih “cinta tumbuh 
karena terbiasa,” rupanya 
juga berlaku bagi seorang 
wanita aktivis dan admin- 
istrator Linux, Nur Aini 
Rakhmawati alias Iin. 
Berikut ini penuturan lin 
kepada /nfoLINUX 
melalui jalur komunikasi 
e-mail. 


InroLINUX JUNI 2004 5 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Freeduc, Distro Pendidikan 
dan Hiburan 4 


0... 


software pendidikan, mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Edisi ini 
berupa distro Freeduc dan edisi Juli akan berisi kumpulan software dalam 
bentuk tarball, rpm, dan deb. 


reeduc-CD (free software for Menjalankan Freeduc tempat di desktop) dan arahkan kursor 

education) adalah distro GNU/Linux Cara menjalankan Freeduc tidak berbeda mouse ke aplikasi yang dituju. 

yang dikeluarkan oleh OFSET jauh dengan Knoppix. 
(Organization for Software in Education 1. Setup BIOS komputer Anda agar bisa Web browser Dillo dan 
and Teaching), www.ofset.org. Freeduc boot dari CD. menu XFCE 
1.4 ini dibangun dengan dukungan 2. Saat tampil boot loader, tekan Enter. Karena berfokus pada kecepatan, desktop 
UNESCO (United Nations Educational, Jika Freeduc gagal melakukan booting, Freeduc pada saat pertama menyala akan 
Scientific and Cultural Organization), ulangi dengan menekan F3 (bukan F2 menjalankan web browser Dillo. Buku 
www.unesco.org, yaitu organisasi dunia seperti pada Knoppix) untuk melihat petunjuk pemakaian program-program yang 
(PBB) yang mengurusi pendidikan, ilmu opsi-opsi boot. Misalnya, ketikkan ada di Freeduc tersedia dalam format PDF 
pengetahuan, dan kebudayaan. Distro live- “knoppix screen -800x600” bila dan HTML (file:/usr/share/doc/freeduc-cd/ 
CD ini dikembangkan dari Knoppix yang monitor Anda tidak mampu bekerja baik book/en/book.html). Lihat Gambar 1. 
berbasis distro GNU/Linux Debian. pada resolusi 1024x768. Perbedaan XFCE Freeduc dengan KDE 

Freeduc secara default tidak 3. Jika komputer Anda telah berhasil adalah tampilan desktop tanpa icon, 

menjalankan window atau desktop KDE, menampilkan desktop XFCE, klik bagian sehingga untuk mengakses harddisk harus 
tapi XFCE yang terkenal sangat ringan dan panah di atas salah satu icon start menu menggunakan perintah mount. Desktop KDE 
mudah digunakan. Kami telah menguji dan untuk menampilkan daftar program yang — biasanya memiliki sebuah “start menu" 
berhasil menjalankan CD Freeduc dan siap dijalankan. seperti MS Windows, sedangkan XFCE 
semua aplikasinya pada komputer Pentium 4. Untuk memudahkan berpindahan memiliki banyak start menu di bagian bawah 
1,233 MHz, 128 MB RAM. Freeduc ini antaraplikasi di layar monitor, Anda dapat — desktop. Anda juga dapat mengakses menu 
menyertakan sekitar 40 aplikasi yang meletakkan aplikasi pada empat desktop lengkap XFCE, dengan klik mouse kiri pada 
banyak manfaatnya untuk dunia virtual. Anda juga dapat berpindah sebarang tempat di desktop. Lihat Gambar 2. 
pendidikan. Aplikasi berbasis KDE dan antaraplikasi dalam sebuah desktop Berikut ini penjelasan singkat beberapa 
Gnome bisa berjalan pada XFCE. dengan klik mouse kanan (pada sebarang aplikasi penting yang terdapat pada CD 


z Dio: Te bok of Frondue-Od 1 BIG EA u 
Et ag (eusysharehtoo/teeduc-cd/boolven/hook him H8 

5 Li Gimp 

“Ss acoAa AP Oke 2 UNESEO mei 


Back Home Reload Save Book Od roansaton tr mn 


- 


The book of Freeduc-cd 
Ver.1.4 


Organization for Free Software in Bet and Teaching 


User Menu 


Edit menu, 


ns | pebian“| 
GNOME » 
KDE 


Setings —» 
Out XFvm » 


Kat 
Programming » 
Selencs 

Shelis 

Sgund 


KPPP 
KPPP - Logvlew 
Unks-SSL 

Lung 

Mosila Components 
Mozilla Navigator 
Syipnesa 

Telnet-SSL 


, 
» 

» 
System» 
Technical» 
, 

, 

, 


UNESEA 3 
gg 


Unitod Natons Educational, Sesentic talk 


and Cuturai Organization 
OFSET 


Dia 


4 2122 


vomuga oi ssosmams ob be gaga 
& Gambar 1. Dillo web browser dan buku Freeduc. & Gambar 2. Menu lengkap XFCE. 


sN 


6 InroLINUX JUNI 2004 www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Ae Ta SA Ha Eman Ta Aa AN 
be sp atacuonganena AN Au hi 1 
Folder CrlfmuTasuneet aTrom Date T Size (Af 
Fto 10 mnta imp ine sa Ng) | iga Ke aan Ai band 
Bimas Ben aa — Pn sa 
Sg kiudesroy a window 40 2002-12-10 21:34 knoppix knoppix dnvsrxrun Ba APIP 20 Kn Mn DO aa Alai 
nan TE AA aa ur si 
H3 a ee On era Pr ag 
Wan | ama | es asa 
Ba 5 | enosesosssts tawar Panen ka an er|8 Hasan Ha 
JP Windows sharing an enta - p" L He 100 imp lal 1 D3 Gemar Dasior 79158 as al 
NATA es Lea —r tt St er ar Na aa 
Aan Pa Ea 4 Pa 
taman D mean SE BAG Cara Merana g 
hadi PP Mean PN na tetnawat ! 
vosasg 0—- be galaNo isomags ob be Gasa 
& Gambar 3. Aplikasi dasar desktop XFCE. & Gambar 4. Sylpheed mail client dan Gftp. 
Freeduc, urut sesuai icon start menu, dari Jika komputer Anda tergolong kuno, dan mahasiswa. 
kiri ke kanan. Bebarapa aplikasi ini, yang browser tetap bisa menggunakan Dillo, dan Program lainnya dalam kelompok 
tidak terdapat pada distro Red Hat atau mail client menggunakan Sylpheed. matematika ini adalah geomview (3D 
Mandrake, secara terpisah akan kami muat Sylpheed ini sangat ringan, dengan geometri), proteusworksheet (Algebraic 
dalam CD edisi mendatang. tampilan yang mirip dengan Kmail, processor), xaos (Fractal), geg dan gtgraph 
Evolution atau Outlook. Sylpheed juga (grapher), xmgrace (plotter 2 dimensi), dan 
Aplikasi dasar desktop medukung banyak account. lain-lain. 
Icon pertama dari kiri setelah tanda waktu Untuk urusan transfer file, tersedia Gftp 
(jam) adalah untuk menjalankan file yang mudah digunakan karena mirip Sains 
manager XFTree dan aplikasi dasar lainnya. dengan program-program ftp client di Freeduc menyediakan 10 aplikasi di bidang 
Aplikasi dasar yang sering digunakan selain Windows, seperti Cuteftp. Lihat Gambar 4. sains, khususnya ilmu pengetahuan alam. 
file manager adalah Terminal atau prompt Salah satu contohnya Celestia, yang 
(xfterm), Run (xfrun), dan Search and find Matematika merupakan program 3D untuk 
(xfglob). Lihat Gambar 3. Ada 13 program yang dikelompokkan ke menampilkan beberapa planet di antariksa. 
File manager XFTree juga mendukung dalam menu matematika ini. Menu default Celestia juga mampu menampilkan gerakan 
autorun. Misalnya, jika Anda memiliki 2 bila icon diklik adalah Dr Geo, yaitu bumi, bulan, dan planet Mars. 
drive CD, Anda dapat melihat isi CD program untuk belajar matematika Program untuk melihat antariksa dalam 
dengan klik menu Open CDROM. geometri. Dr. Geo ini merupakan salah satu format dua dimensi adalah kstars. Kstars 
Seperti umumnya distro Linux, semua aplikasi yang dikembangkan OFSET, sangat bermanfaat tidak hanya untuk 
aplikasi dapat dijalankan dari prompt atau pembuat Freeduc. Target pengguna Dr. pendidikan, tapi juga untuk keagamaan dan 
terminal. Misalnya Anda ingin mengakses Geo atau Dr. Genius ini adalah para siswa lain-lain. Dengan Kstars, Anda dengan 
partisi Windows, jalankan terminal (xfterm) SD hingga SMP. Lihat Gambar 5. mudah dapat menentukan bahwa Hari 
lalu ketikkan perintah ini: Aplikasi matematika juga tersedia dalam Raya Idul Fitri tahun ini di Jakarta akan 
knoppix$ mount /mnt/hda1 bentuk web, yang dinamakan WIMS jatuh pada tanggal 14 November 2004. 
knoppix$ xftree /mnt/hda1 (WWW Interactive Mathematics Server). Contoh lain program sains adalah 
Dokumen html WIMS terpasang di server Gperiodic, yaitu tabel periodik yang biasa 
Perhatian: Anda harus hati-hati mengakses lokal Apache dengan alamat http.// digunakan dalam pelajaran ilmu Kimia di 
partisi harddisk, karena Anda memiliki hak localhost/wims. Pertama diakses akan SMA dan perguruan tinggi. Lihat Gambar 6. 
penuh sehingga dapat menghapus file atau menampilkan web dalam bahasa Prancis, Program yang sangat berguna dari 
folder yang ada di partisi Windows. yang dengan mudah dapat diganti menjadi sekolah dasar hingga perguruan tinggi 
bahasa Inggris. WIMS mencakup beberapa adalah gonvert. Anda dengan mudah dapat 
Aplikasi Internet perhitungan matematika, secara interaktif, menentukan konversi satuan-satuan. 
Selain web browser Dillo, Freeduc juga misalnya persamaan linier, matrix, vektor, Misalnya, ukuran data 1 kilobyte sama 
menyertakan Mozilla sebagai web browser dil. WIMS juga menyediakan latihan, dan dengan 8192-bit, ukuran kecepatan 1 knot 
dan mail client. Namun, Mozilla terkenal fasilitas bagi guru untuk membuat soal sama dengan185,2 km/jam, dan 
dengan berat atau lambat saat dijalankan. latihan. WIMS cocok untuk pelajar SMA sebagainya. 


www.infolinux.web.id InroLINUX JUNI 2004 — 7 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


SEE Dillo: WWAW interactive mathematics server -Tafx -TelE Gperiodic (C) si 
3 File 3g (hipMocainosiwamsnwms.calang-engsesson-DUBSOSBEDG 1Bemodule-home Elo Colors Help 23 
AP Pena ” Inager Torz UNESCO 
gd Back Home Reload Save Book Unenana Eat Some ET 
TE resa TE 
Ele Ed Hap Www Interactive Mathemates Server nj af co) of cu za ie or 
(WIMS) at localhost £ AN — 
i aj aal cal 
e se Mo) mel af 'an| ea N 
D| Na ee one al Dul pal 
- Sai Tera Tera Tea Tn jd Gimp 
p, Nora Sa) sn an on ee ja Na ai 
Li .. Elle View Navigation Bookmarks Options Time MultiView Settings Help 
KIR Mah ag Mananstes sereces | ad Ga Aa 0 OKU Aa ADC OD 
an AON T- pasien ae ee en Sa AT 
| ya an TN UTY 2004 06 08 10:45:15 CEST 
Aa Data processing | | ea Ika MIS sivitas busa 3 Mechanlcs ke Ton ee 
(AN raman Momcono PEN 
6 | numbers, functions, matrices, curves, surfaves, etc 
1 IA Grapher z siyles and levels BB sesco map 
EN (B5 meractva yomeny Kpn wara senigoman and get sore BP sonoceuos 
Pa saw cai RB rat apace vi 
Locus: select a Tee polntand. AR Advanced calculator Ip selentingue editor 
BM aus WMA5-232 compied on 2003-10-22 She manager ins0locahost MG soos panepnere 
Ba Il periosic tavie 
AJ ios ptooessor GBI Woterue eator 
O 2 coonry 8 SANA 
Ita” PE M3 7 £ 5: 5 71 LA EA 7 TE R3 — — 
Eee Ema — ec gaga o) wOaB: mo fmesjiruj & & 
& Gambar 5. DRGeo dan Server Matematika. & Gambar 6. Celestia dan GPeriodic. 
Audio dan video Teknologi grafis GIMP. Sedangkan untuk tingkatan anak- 


Freeduc juga dapat berfungsi sebagai 
peralatan multimedia. Anda dapat mengatur 
volume saluran-saluran suara dengan aumix 
atau Gnome-volume-control. Untuk 
merekam atau mengedit lagu/suara, Anda 
dapat menggunakan Audacity. Dan untuk 
mengedit file midi, tersedia Rosegarden. 
Lihat Gambar 7. 

Anda dapat memutar video dengan 
GMplayer. Jika komputer memiliki dua 
drive CDROM, Anda dapat memutar VCD. 
GMplayer adalah aplikasi front-end (GUI) 
dari Mplayer yang aslinya harus dijalankan 
melalui konsol atau terminal. Demikian 
pula player Ogg dan Mp3, di Linux 
Freeduc hanya dapat dijalankan melalui 
terminal dengan perintah “ogg123 dan 
mp9123”. 


Daftar icon pada taskbar bawah sebelah 
kanan diawali oleh Dia, program untuk 
membuat diagram, seperti Visio di 
Windows. Kelompok program grafis ini 
berisi 9 aplikasi. Dua program untuk 
menggambar dalam format vektor (seperti 
CorelDraw atau FreeHand) adalah Sketch 
dan Sodipodi. Untuk menggambar dan 
simulasi rangkaian elektronika digital, 
tersedia tkgate. Sedangkan untuk membuat 
pcb (printed circuit board), tersedia program 
yang namanya sama PCB. Sebagai sarana 
belajar CAD (Computer Aided Design) 
tersedia alternatif pengganti AutoCAD, 
yaitu Ocad. Lihat Gambar 8. 

Untuk mengolah gambar (raster atau 
bitmap) dan membuat screenshot layar, 
program yang sangat populer ini pasti ada, 


anak, tersedia Tux Paint. Satu lagi program 
3D yang ada di kelompok software ini 
adalah Gtkmorph, yang mampu melakukan 
warp (putar atau lipat) dan morph (berubah 
dari satu bentuk ke bentuk lain). 


Geografi 

Ada dua program di kelompok ini yang 
semuanya sangat menarik, yaitu Xrmap 
dan Grass. Lihat Gambar 9. 

Xrmap adalah peta dunia dengan 
fasilitas multimedia. Misalnya, bila Anda klik 
kota Jakarta, Xrmap akan menampilkan 
informasi kota Jakarta, seperti luas 
wilayah, jumlah penduduk, dan nama 
negara. Dalam window baru tentang 
Jakarta ini, terdapat icon-icon yang 
berhubungan dengan informasi terkait. 


—lolz Volume Control BEE Untitled - jarden -jolz ojx| la BE -jolsis -jolx 
Kasar 
Elle Setings Help ot Tools Setings Help File Edit Screen Sizes Settings Select Buffer Conneots Info Mindow 630,4280 Soatpoai 
@vol| pom Jam speaker! 9 Iine| @ mic| @ca| igain | tinet| phin | video ren 29 ATA EnpE -Ioe TIKGate 1.51 s Arie ad 
Ai J | mi 10056 ira Hle Edit Tool Circuit Simulate Module Gate Make Dae di 
IE Ia 13 ig 2x 3 : Pn FA 
ms (Oasis kans Ala Sle ejul “eass 
| component: | «Edit Oo 
ala Technology: Ti 
2s Look Jas Lock as Look &toot as ton Jas toe | er - sel & 
Aa aa Pa Na Bana | ot | Mala 
CJ Rec Cj Rec ag Rec. izy Rec, Iv Rec. | Rec. | Rec KA tote 
Nan eta Ka ——' mer onjeei — DJ 
TR Imporea Wii mai mi | sel elunja: 
D (MIR, Imported MIDI REGS 7 IC, Pa SBN 
TI an : Ter lOo 
aa | —— IFAadicon 
Elle Edit View Project Generate Emect Analyze Help —lofzl @Cad - Document 1 (unmoditied, J— :: MIE Nag | 2 #soteton - 
Mm» Elle But Zoom View Options Documents Help @ 0x1 ciut star Sapa Ai 
rt i Mp) Oju) au)» xv TO | GOS USU n|ixkoa| - SA 
Pi mama |. @ sae smua - ae Imun) 
IP #agicon 02 2 | SP 5 9 voptina 23 AN 
alel Aalaja) 2 (do EP 
SER Solege 1 2 ASIN IN sea RB recent aravang 
- 
(Pi oi semuancer mia (all In! 
IE sesi piayer ala nj af Photo eating ——--- 
eri 
co player Vector arawin 
al lh a 1 
IA mong tabte 2 Sd Vector aravang 
Ad povetut su star Il oeorame 
& | 
an Na Parang ne Tem mas Rame Un ebaiaia TA Il eeneon 
. 2 
ae | sVOoMAaG 2 Oo iv hee Oo gaun 


& Gambar 7. Audacity dan Rosegarden. 


8 InroLINUX JUNI 2004 


& Gambar 8. PCB, Tkgate, Ocad dan Sodipodi. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


IK 
guanzhi 
officialdom 
official (tupe) 
YI- 


IP Aadicon 


Hanzim 


123456789 10 -10 


& Simplified 
x Traditional 


Random) Guit| 


T 
1 
2 
BN 
ma 


Grass 5.0 Data Selection EkeE TProjection Spherical 


Welcome to GRASS GIS Version 5.0 


38 
kg 


Please select location and 
define anew location 


Database: (fusrshere/grase Browse... 
SLR aA 


-acation Mapset 


A 
hj 


udge: judge: to judge 


m 


uch 


Hi AAA 


Dictionary Edit Help 


Woro: Foracred &) |(MLook up wora| | 


# 


speartish 


.Tne Colaborive tarnalonalDictonary of Englah VOA" 
racker Crack'or (kia”k"-er), n 


yoona 
Osama hama 


1. Ong Ta Hat Anal peak 
7913 Webster 


2. A nolsy boastar, a swaggering fellow. Os 
7913 Webstar 


MI Mm #d 
Use Selection | Create New Location | Cancel 


5 Ba ea TA 


What cracker Is this same that deafs our ears7 
-—Shhak 


1913 Webster 


3. A small Mrework, consisting of a litle power inclosed 
Ina thick paper cylinder with a fuse, and exploding with 
a sharp noisej —- usually called frecracher 


Jakarta, Indonesia (capital of state) 

lat 2-6,180 1on 2106,930 alt - im 

Rdninistrative region: Jakarta 

Population 2001 - 10810400 Rank - i/state 3/continent 4/uorid 


ookup done 
am 


Ind 


EH cninese wnting 


| 


100 sen (TIRI 
ade: 462 


IP aasicon 
rta Total pepulatian 220437870 inhab 


jam 


Jakarta: JAV H seoaraptie system 
10738 JINT, Tuwaday 4 Hay 2004 Baung na | 


Date/tim 


“vosasg 0—- be galaNo somasi ob be gg 
& Gambar 9. Grass GIS dan Xrmap. & Gambar 10. Dictionary dan Hanzim. 
Dengan klik gambar not musik, Gcompris Freeduc, yakni kamus Inggris-Inggris atau dengan gambar dan suara. Gcompris sangat 
akan menyanyikan lagu kebangsaan negara dictionary, pelajaran bahasa Spanyol cocok untuk anak TK dan SD, misalnya 
yang bersangkutan dengan kota yang (phytonol), bahasa Latin (collatinus), dan dalam pelajaran membaca, menulis, meng- 
diklik, dalam hal ini lagu Indonesia Raya. bahasa China (hanzim). Lihat Gambar 10. hitung/matematika, dan ilmu pengetahuan 
Format lagu adalah midi, tanpa suara Dengan dictionary ini, Anda dapat alam. Lihat Gambar 11 dan 12. 
manusia. Teks lagu dapat ditampilkan membaca penjelasan setiap istilah dengan Aplikasi pendidikan yang juga untuk 
dengan klik icon bergambar orang menggunakan bahasa Inggris, The anak TK adalah Potato Guy (ktuberling), 
bernyanyi. Collaborative International Dictionary of yaitu pelajaran merangkai gambar sambil 
Aplikasi geografi berikutnya GRASS English v.0.44. Aplikasi ini terdiri atas client mengenal anggota badan. Sembilan aplikasi 
(Geographic Resources Analysis Support dan server. Client menggunakan front-end lainnya lebih bersifat hiburan dan olah raga 
System), adalah program GIS (Geographic berbasis gtk (Gnome), gnome-dictionary. otak, misalnya membangun kota (xlincity), 
Information System) yang mirip dengan Arc '— Sedangkan server menggunakan MIT Rocks'n diamonds, dan chess atau 
Info atau Map Info di Windows. Informasi dictionary server (dictd). permainan catur (xboard). 
selengkapnya tentang GRASS ada di Freeduc tidak ditujukan untuk diinstalasi 
homepage resminya http://grass.itc.it dan Game dan pendidikan ke harddisk. Namun, jika Anda tahu cara 
http://www3.baylor. edu/grass/. Dalam kelompok ini terdapat 11 aplikasi mempartisi, Anda dapat menginstalasi 
untuk permainan yang sekaligus pendidikan. Freeduc ke harddisk dengan perintah “knx- 
Bahasa Aplikasi pertama adalah gcompris, yaitu hdinstall”.A 
Terdapat empat aplikasi tentang bahasa di program untuk kegiatan belajar interaktif Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 
Ta S Sa — “ TE na Pa “— 
|| Aa Pan Aa ae — 
Ket 1 — al 
Soror GoomPiie EN oonstans 
" # 
maa maa (5 -— 
IT Aegicon, 
Nara Ateach level, a drawing is displayed in the right area. You must redraw itin the Sah Jek 
a Conguest (server) 
Escape from caveme la 
aa Rocks' M diamonds 
- Bullarmanage & city 
S3 Potato guy 
Bas 
& coowea eno 
Sa ctinese puzzle 
(BB) manscrnte 
Ea | pa (bruno.coudoin on (redrawxmi) 
“sogas: obi bw Jgagamo Be JA 
& Gambar 11. GCompris dan menu game. & Gambar 12. Pelajaran menggambar pada Gcompris. 


www.infolinux.web.id InroLINUX JUNI 2004 — 9 


SURAT PEMBACA 


Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Kami dengan senang hati menerima pendapat serta saran Anda. Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik 
InfoLinux dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas 
surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail Anda ke: redaksi@infolinux.co.id. 


Tanggapan utama 
komersialisasi Linux 

Redaksi /nfoLINUX, perkenankanlah saya 
untuk mengucapkan terimakasih atas 
dimuatnya rubrik utama tentang 
komersialisasi Linux edisi Mei 2004 ini. 
Saya tidak berlangganan sehingga saya 
membelinya dari eceran di dekat kantor 
saya. Begitu membaca, saya langsung 
mengirimkan surat ini ke redaksi. 

Saya adalah seorang IT manager di 
sebuah perusahaan yang cukup besar. 
Kami merencanakan untuk berpindah ke 
Linux. Karena, virus-virus yang 
bermunculan sangat mengganggu kami. 
Selain itu, karena aplikasi yang kami 
pesan adalah aplikasi multiplatform yang 
dapat berjalan di beberapa OS, maka 
tidak menjadi masalah bagi kami untuk 
berpindah ke Linux. Selain rentannya 
Windows dan Microsoft Office akan 
virus, kami juga menemukan bahwa total 
lisensi yang harus kami keluarkan apabila 
kami membeli resmi Windows dan 
Microsoft Office adalah kurang lebih 3 
sampai 4 milyar rupiah. 

Kebetulan, kami sedikit bingung 
dengan banyaknya distro yang bisa kami 
gunakan. Beberapa menyarankan untuk 
menggunakan Mandrake atau Fedora. 
Tapi, sebagai perusahaan, yang penting 
bagi kami adalah jaminan dan komitmen 
perusahaan pengembangnya. 

Dengan hadirnya artikel utama 
tersebut, kami sudah mulai bisa 
menentukan distro mana yang kami akan 
beli. Mengenai isu komersialisasi, kami 
cukup yakin bahwa biaya lisensi memang 
diperlukan. Jadi, tidak masalah bagi 
kami. Bagi perusahaan, yang penting 
adalah sistem terbuka, standar dan 
jangan terlalu rentan dengan masalah. 

Terimakasih sekali lagi, dan tetap 
berjaya untuk InfoLINUX! 

JAROT M. HADIKUSUMA-JAKARTA 


Pak Jarot, terimakasih telah membaca 


InfoLINUX. Senang sekali mengetahui 
tulisan kami bermanfaat bagi Bapak. Kami 


10 InroLINUX JUNI 2004 


akan berusaha untuk terus mengikuti 
perkembangan Linux dan teknologi seputar 
sistem operasi tersebut! 


Workshop jaringan Linux! 
Redaksi /nfoLINUX, kami dari 
perkumpulan mahasiswa komputer 
sebuah perguruan tinggi swasta di 
Surabaya sangat menginginkan agar 
InfoLINUXsesekali berkunjung ke 
Surabaya dan mengadakan workshop 
tentang jaringan Linux. Apakah 
InfoLINUX dapat meluangkan waktu 
untuk mengadakan workshop tersebut? 
Di kampus kami, tidak banyak 
kegiatan yang berhubungan dengan 
Linux. Sebagian besar dari kegiatan 
penggunaan komputer adalah Windows. 
Terimakasih atas tanggapannya. 
MAHMUD SAPUTRA-SURABAYA 


Saudara Mahmud, kami sangat 
berterimakasih atas undangannya. 
Merupakan suatu kehormatan bagi kami 
untuk dapat berbicara di depan akademisi. 
Kami akan membicarakan masalah ini dengan 
bagian yang khusus menangani hal ini, dan 
akan kami kabari secepatnya begitu ada 
berita. 


Open source sok hebat! 
Redaksi /nfoLINUX, saya sudah cukup 
lama bergelut di dunia open source. 
Bahkan, saya telah membeli majalah 
InfoLINUX sejak tahun pertama terbit, 
yang waktu itu kertasnya cukup sederhana 
dan cover-nya belum semenarik saat ini. 

Saya juga cukup aktif mengikuti 
berbagai perkembangan dari software 
open source. Dan, kesan saya adalah, 
terkadang dunia open source sangat 
keterlaluan sombongnya. Merasa diri 
paling hebat! 

Saya yakin mereka memang hebat, 
namun, banyak sekali di antara mereka 
yang merasa paling hebat dan merasa 
lebih hebat dari pembuat Windows itu 
sendiri. Padahal, terkadang, apa yang 
mereka buat hanyalah aplikasi editor! 


www.infolinux.web.id 


Betul bahwa open source hebat dan 
saya bangga menjadi orang yang terlibat 
di dunia open source. Saya hanya 
berharap kita tidak takabur dan tetap 
berpegang pada pedoman yang benar. 
Semoga open source Indonesia tidak 
sombong seperti itu! 

DR. HENDRA GOZALI-JAKARTA 


Pak Gozali, terimakasih atas tanggapan 
Anda tentang dunia open source. Kami 
setuju, Pak, bahwa kita tidak boleh menjadi 
takabur dan tetap berpegang pada 
pedoman yang benar. Terimakasih Pak. 


Menyumbangkan skripsi 
Perkenalkan nama saya Suhardi. Saya 
adalah lulusan dari sebuah perguruan 
tinggi komputer swasta di Jakarta. 
Skripsi saya adalah mengenai pembuatan 
aplikasi sistem informasi di Linux. 
Bisakah saya menyumbangkan skripsi 
saya ke InfoLINUX? 

SUHARDI-JAKARTA 


Terimakasih atas tawaran Anda. Kami 
sangat menghargainya. Mengenai 
sumbangan skripsi, kami belum pernah 
menerimanya. Namun, kami dapat 
menjadikan skripsi Anda sebagai referensi. 
Apabila diinginkan, Anda juga dapat 
menawarkan ke KPLI Jakarta dan akan 
dimasukkan ke dalam situs KPLI Jakarta. 
Tentunya, siapa saja kemudian dapat 
mempelajari skripsi Anda tersebut. 


Tutorial JDS! 
Terimakasih kepada Redaksi /nfoLINUX 
yang telah membahas JDS di edisi Mei 
2004. Saya adalah seorang IT manager 
di perusahaan yang cukup besar. Bisakah 
kami meminta /nfoLINUX untuk 
membahas cara penggunaan dan tip trik 
JDS? Besar harapan kami, terimakasih. 
LEMBONG SAMINGUN-AKARTA 


Terimakasih kembali Pak Lembong. Tutorial 
dan tip trik JDS kebetulan kami sertakan di 
edisi ini. 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


gnotime-2.1.9 


Gnome mengeluarkan 


aplikasi tool untuk to-do list/ 


diary/journal dan dapat 


mencari banyak waktu yang 


digunakan pada suatu 


proyek. Gnome Time Tracker, 


selain itu juga dapat 


membuat report dan invoice 


berdasarkan waktu yang 
ditentukan. Gnome Time 
Tracker juga bisa untuk 


menyimpan daftar belanja, 
menyiapkan status report 


kepada manajemen, dan 
bahkan juga sebagai 

konsultan sistem billing 
(http://sourceforge.net/ 


LindowsOS Berubah Nama £inasils 


L indowsOS akhirnya harus rela untuk 
melepaskan namanya. Setelah selama dua 
tahun kasus antara Lindows dan Microsoft 
mengenai keberatan Microsoft karena Lindows 
dianggap memanfaatkan merk dagang sistem 
operasi “Windows” miliknya. Microsoft 
menuntut Lindows pada bulan Desember 2001 
ke pengadilan Amerika Serikat agar pengadilan 
melarang Lindows memakai nama tersebut. 
Pengadilan Amerika Serikat ini memenangkan 
pihak Lindows. Microsoft pun mencoba 
melayangkan tuntutannya di luar Amerika 
Serikat. Ternyata pihak-pihak pengadilan di luar 
Amerika Serikat lebih mendukung Microsoft. 


The Affordable Choice! 


Microsoft memenangkan tuntutannya antara lain 
di Belanda dan Finlandia. Namun ada juga yang 
mendukung pihak Lindows, seperti pengadilan di 
Perancis. 

Menurut CEO Lindows, Michael Robertson, 
walaupun pihak mereka menang di Amerika 
Serikat dan di Prancis, perubahan nama tetap 
perlu dilakukan untuk mencegah Microsoft 
dalam melakukan strateginya untuk menuntut 
mereka di pengadilan-pengadilan seluruh dunia. 

Pada tanggal 14 April 2004, nama 
LindowsOS pun berubah menjadi Linspire, 
demikian juga situsnya berubah dari 
lindows.com menjadi linspire.com.VEWS 


projects/gttr/). 


@TParted 0.4.4 


Pengguna Linux tidak perlu 
cemburu lagi melihat 
Partition Magic yang 
memberikan segala 
kemudahan dalam 
mempartisi harddisk, karena 
pengembang open source 
membuat aplikasi OTParted 
kloning dari Partition Magic. 
OTParted ini menggunakan 
“libparted' dalam akses ke 
harddisk, maka 'parted' juga 
harus diinstal agar OTParted 
bisa digunakan. OTParted ini 
sangat user friendly untuk 
pengguna Linux. (http:// 
gtparted.sourceforge.net/). 
Musicman 0.11 

Untuk Anda yang suka 
mendengarkan musik MP3 
dan memiliki banyak file MP3. 
Dengan Musicman, membantu 
mengorganisasi file-file MP3 
Anda, melalui file manager 


Ilmuwan Jepang Meluncurkan 
Linux Supercluster 


epang tampaknya tidak ingin ketinggalan 

dalam hal Linux dengan negara-negara 
Amerika Serikat dan Eropa. Karena dilaporkan 
bahwa ilmuwan-ilmuwan Jepang telah 
membangun distribusi komputer grid terbesar 
mereka, yaitu sebuah supercluster berbasis 
Linux yang dapat menjalankan 11 triliun operasi 
angka per detik. Mereka membangunnya di 
National Institute of Advanced Industrial Science 
and Technology (AIST) yang terletak di Salt 
Lake City, yang juga merupakan tempat Linux 
Networx (www.linuxnetworx.com). Linux 


Networx juga menyediakan komponen utama 
dari komputer grid, sebuah 556-processor 
sistem cluster Evolocity II. 

Adalah Grid Research and Technology Center 
(GRTC), yang merupakan bagian dari AIST yang 
menjadi tempat komputer grid baru tersebut. 

Para penelitinya mengatakan bahwa cluster 
baru dari Linux Networx akan mengurangi 
hambatan supercluster milik AIST dengan 
memproses pekerjaan yang lebih kecil dan 
menyediakan storage umum untuk seluruh 
sistem. 0EWS 


Linux Memperkuat Angkatan Darat 


Xeon 3,6 GHz dan Intel 64-bit exten- 
sion technology. Dengan teknologi 


ernyata Linux bukan hanya jago dalam 
bidang sistem operasi, tapi juga meluaskan 


Kongueror. Karena Musicman 


ini merupakan plugin 
Kongueror yang dapat 


membantu Anda mengisi tag 
ID3 dari nama file. Selain itu, 


juga membuat HTML dan 


indeks teks dari koleksi Anda, 
termasuk total waktu, dan 
dapat dikonfigurasi dengan 
bantuan template-template 


yang tersedia. (http:// 
musicman.sf.net). 


12 


InroLINUX JUNI 2004 


kemampuannya di bidang keamanan. 
Dilaporkan, lab Angkatan Darat Amerika Serikat 
akan menggunakan Linux supercomputing 
cluster terbesar tahun ini, sebuah sistem 2,132- 
processor dari Linux Networx. Platform ini dipilih 
oleh Department of Defense High Performance 
Computing Modernization Program (HPCMP) 
dan akan digunakan tahun ini di Army Research 
Laboratory Major Shared Resource Center 
(MSRC). 

Pada cluster Linux akan termasuk 1,066 
mesin yang berjalan dengan dual processor Intel 


www.infolinux.web.id 


chip ini memberikan jalan kepada 

processor Intel 32-bit untuk meng- 

akses memory dengan jumlah lebih banyak, dan 
berjalan dengan sistem operasi 64-bit, seperti 
Linux 64-bit Red Hat dan SuSe. 

Mesin ini, pada penggunaannya mendorong 
usaha penelitian Angkatan Darat AS dalam 
memodernisasi angkatan bersenjata. Hal ini 
termasuk juga menghitung simulasi yang intensif 
dan memodelkan material baru, proses, taktik, 
dan usaha penelitian yang berhubungan dengan 
angkatan bersenjata lainnya.NEWS 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ditemukan Kelemahan TCP 


yang Vital 


eamanan dalam mengirimkan data di 

Internet sangat dibutuhkan oleh setiap 
pengguna, terutama yang berhubungan dengan 
data penting dan rahasia. Protokol komunikasi 
yang banyak digunakan untuk mengirim data di 
Internet, TCP (Transmission Control Protocol), 
dan dipercaya merupakan protokol yang aman 
ditemukan kelemahannya. 

Permasalahannya menyangkut bilangan yang 
mengidentifikasi paket data yang sedang dikirim 
di Internet yang menggunakan bilangan 
sekuensial dalam satu session, dan jika 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


seseorang dapat menebak bilangan berikutnya 
pada satu session dan mengirimkan paket 
dengan pengenal tersebut, maka orang tersebut 
bisa saja menukarkan paket data tersebut. 

Bagi situs-situs e-commerce yang mengelola 
router-nya sendiri, hal ini merupakan ancaman 
besar. Karena situs-situs tanpa sadar dapat 
menerima serangan. Situs-situs dengan router 
yang berbagi informasi pada jalur yang paling 
efisien di Internet—menggunakan Border 
Gateway Protocol atau BGP—juga paling rawan 
serangan. Seperti dikutip dari Cnet.JEWS 


Microsoft Mulai Ber-Open Source 


M enghadapi gelombang open source yang 
semakin maju dan berkembang, 
tampaknya membuat Microsoft mulai luluh 
untuk memberi dukungannya terhadap open 
source. Apalagi mengingat bahwa Microsoft 
dianggap sebagai musuh oleh komunitas open 
source. 

Pada bulan April 2004, Microsoft merilis 
beberapa dari source code miliknya melalui open 
source license, dan mem-posting-nya di 
SourceForge (htto://sourceforge.net), sebuah 
repositori source code online, dalam 
pemberitahuan kode yang yang paling high- 
profile saat ini di SourceForge. 


Menurut Microsoft, - 
langkah ini dilakukan Microsoft 
untuk membantu perusahaan dalam 
mengembangkan dokumentasi foolset dan 
memberikan izin kepada komunitas open source 
untuk mencari bug-bug dalam produknya. 

Aplikasi dari Microsoft yang di-posting 
tersebut adalah sebuah toolset internal dengan 
nama WIX, kependekan dari Windows Installer 
XML, merupakan software bagi para 
pengembang membuat paket instalasi Windows 
dari source code XML untuk Windows 2000 
dan Windows NT. WIX ini ditulis menggunakan 
bahasa Ct 4 dan C#.9EWS 


CoLinux, Linux for Windows &£ 


an Aloni, 21 tahun, lulusan IDF (Israel 

Defence Force), telah mengembangkan 
aplikasi Linux, yang dinamakan CoLinux, 
kependekan dari Cooperative Linux. Terdapat 
port dari kernel Linux yang mengizinkan Linux 
untuk berjalan berdampingan dengan sistem 
operasi lain dalam satu mesin komputer. 
Singkatnya, port ini mengizinkan untuk 
menjalankan Linux dengan bebas dalam 
Windows tanpa memerlukan software virtual 
PC komersial seperti VMWare, bahkan dapat 
berjalan lebih optimal dari software virtual PC 
manapun. 

Aloni, yang merupakan anggota komunitas 


open source internasional, coLinux 
mengembangkan CoLinux bersama beberapa 
programmer dari Jepang, kolaborasi ini dilakukan 
melalui Internet. Mereka telah menulis core 
driver spesial untuk sistem operasi induk yang 
memodifikasi jalannya sistem operasi dalam 
menerima notifikasi dari hardware, sehingga 
mengizinkan kedua sistem operasi untuk 
berdampingan dengan “nyaman”, dan berjalan 
dengan kecepatan yang sesuai juga, tanpa saling 
mematikan. Wah, ternyata pertarungan antara 
Linux dan Windows akhirnya dapat berakhir 
dengan damai, karena dunia TI semestinya harus 
saling mendukung.NEWS 


www.infolinux.web.id 


ISP Billing System 
0.14 

ISP Billing System merupakan 
sistem billing prabayar yang 
sangat berguna untuk ISP. IBS 
mendukung VolP, dial-up, 
otentifikasi prabayar untuk 
LAN, dan juga untuk sebagai 
perekam record telepon yang 
detail. IBS juga fleksibel 
dalam mengatur otorisasi 
untuk admin, sehingga setiap 
admin dapat diatur yang 
hanya diizinkan melakukan 
pekerjaan yang sesuai 
dengan otorisasi yang telah 
diberikan. 
(http://ibs.sourceforge.net/). 


okOn's Bandwidth 
Manager 

okOn's Bandwidth Manager 
yang mudah dikonfigurasi 
tapi powerful ini, merupakan 
salah satu solusi untuk 
mengatur bandwidth yang 
diperuntukkan bagi Internet 
Service Provider (ISP) ukuran 
menengah. Dalam mengatur 
bandwidth ini, oBM 
mengggunakan algoritma 
traffic shaping dari kernel 
Linux yang lebih sophisti- 
cated, dan membuat mungkin 
untuk mendapatkan lebih 
dari bandwidth tersedia 
(http://shaping.one.pl/). 
eLVIS: Linux Video 
Surveillance 0.2.13 
eLVIS merupakan user 
interface untuk menonton 
frame bergerak yang 
'ditangkap' dengan motion 
program sebagai file-file 
JPEG. ELVIS ini mirip dengan 
control pada VCR, lengkap 
dengan tombol rewind, stop, 
play, dan juga fast forward. 
Dengan panel konfigurasi 
yang simpel, eLViS dapat 
menampung hingga empat 
gambar kamera pengawas, 
seperti kita lihat pada tv 
pengawas pada film-film. 
(http:/www.silicontao.com/ 
software/lvs/dod/ 
information.html). 


InroLINUX JUNI 2004 13 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Budi Rahardjo 


eperti halnya Pemilu tahun 1999, Pemilu tahun 2004 ini 

menggunakan bantuan teknologi informasi untuk 

membantu menghitung dan menayangkan hasil 
perhitungan suara. Meskipun perhitungan suara yang sah masih 
tetap perhitungan secara konvensional, namun penggunaan 
teknologi informasi ini menjadi pembicaraan yang hangat karena 
terjadi beberapa masalah yang terkait dengan masalah keamanan 
dan kinerjanya. 

Dalam masa penayangan hasil pemilu 2004, situs web Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) —baik www.kpu.go.id maupun 
tnp.kpu.go.id—sempat dirusak halaman tampilan web-nya. 
Seorang (atau mungkin lebih) penyusup mengubah halaman yang 
ditampilkan di kedua situs tersebut. Polemik kemudian muncul 
mengenai situasi ini. 

Mari kita belajar dari kejadian tersebut. Sangat disayangkan 
kalau kita tidak belajar dari pengalaman yang mahal ini. Pelajaran 
pertama adalah bahwa sistem yang 
berbasis komputer, yang mana dia 
buatan manusia, tidaklah sempurna. 
Pasti ada kekurangan atau 
kesalahan. Hanya orang yang sok 
tahu saja yang mengatakan 
sebaliknya. Tampaknya hal ini sudah 
disepakati oleh semua orang. Usaha kita dalam hal ini adalah 
meminimisasi probabilitas terjadinya kesalahan tersebut dan 
mengurangi dampak yang ditimbulkan jika terjadi kesalahan. 

Pelajaran atau tepatnya pertanyaan kedua, siapa yang bersalah 
dan harus bertanggung jawab dalam kasus bobolnya sistus web 
KPU? Cracker atau penjaganya? Untuk yang ini tidak dicapai 
kesepakatan. Ada yang mengatakan bahwa tentunya yang 
merusak lah yang salah. Siapa lagi? Pencuri sudah jelas salah. 
Namun kelompok lain mengatakan bahwa pihak penjagalah yang 
salah karena lalai dalam menerapkan pengamanan yang 
merupakan tanggung jawabnya. Tapi agak aneh jika pihak yang 
kemalingan yang justru salah? Kemudian ada argumentasi bahwa 
jika kita menyerahkan pengamanan sebuah bangunan umum 
kepada satu tim pengamanan, satpam misalnya, maka mereka 
harus ikut bertanggung jawab jika terjadi masalah keamanan. 

Kemudian ada pihak yang menyalahkan kedua-duanya. Bagi 
rata saja kesalahan itu. Yang terakhir, ada pihak lain lagi yang 


14  wroLINUX JUNI 2004 


..Sistem yang berbasis kom- 
puter, yang mana dia buatan 
manusia, tidaklah sempurna. 


Polemik Masalah 
Keamanan TI KPU 


mengatakan tidak ada yang salah. Jika tidak ada yang salah, 
mengapa terjadi kesalahan? Lantas siapa yang bertanggung 
jawab? Tidak ada? Tampaknya tidak ada kesepakatan dalam hal 
ini. Masing-masing pendapat memiliki argumentasi yang bisa 
benar. Bagaimana pendapat Anda? 

Sebetulnya yang mendasari pertanyaan di atas adalah apakah 
sistem (server) milik orang lain dapat diuji tanpa izin pemilik yang 
bersangkutan? Sebagai contoh, apakah boleh melakukan port 
scanning dan melakukan eksploit terhadap server orang lain 
tanpa izin pemiliknya terlebih dahulu? Pertanyaan ini juga 
mendapat jawaban yang bervariasi dan tidak ditemukan 
kesepakatan. 

Ada yang mengatakan bahwa kegiatan semacam itu dapat 
dikategorikan sebagai aktivitas yang tidak bersahabat. Seharusnya 
minta izin dulu. Tapi, bagaimana mungkin harus minta izin dahulu 
karena hampir dapat dipastikan tidak dapat diperoleh izin sebab 
server digunakan untuk production. 
Pengujian biasanya dilakukan di 
server development. 

Bagaimana jika hasil dari probing 
tersebut diberitahukan kepada 
pengelola (admin) dari server yang 
bersangkutan? Apakah ini membuat 
aktivitas tersebut menjadi legal? Lagi-lagi tidak ada kesepakatan. 
Ada yang kemudian membolehkan aktivitas tersebut, tapi ada 
juga yang tetap tidak memperbolehkan. 

Apa hukuman yang sebaiknya diberikan kepada penyusup 
yang tertangkap tersebut? Pertanyaan ini juga ternyata 
menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mengatakan harus 
dihukum seberat-beratnya agar tidak ada yang coba-coba lagi. 
Namun ada yang mengatakan justru harus diberi apresiasi karena 
telah menunjukkan kelemahan sistem. Ada juga yang 
mengusulkan agar penyusup tersebut dipekerjakan dan 
mengajarkan kemampuannya. Membingungkan memang. 

Pelajaran berikutnya adalah situs dibobol dengan cara atau trik 
yang sudah lama dikenal orang. Artinya koleksi kelemahan lama 
masih bisa juga dimanfaatkan. Wah, di mana saya simpan kode- 
kode bahasa Basic yang dulu pernah saya miliki? Mungkin masih 
ada trik yang bisa digunakan. Tapi untuk menguji server sendiri 
saja, jangan server milik orang lain.@ 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Keamanan Jaringan 


Komputer 


ua minggu terakhir antara April dan Mei 2004, komunitas 

TI Indonesia diguncang berita tertangkapnya pembobol 

situs KPU oleh pihak kepolisian yang dimotori oleh tim ahli 
Teknologi Informasi KPU. Berita ini sebetulnya tidak terlalu hebat 
jika tidak bernuansa politis, karena pembobolan situs memang 
sudah dilakukan berkali-kali oleh anak-anak muda genius yang 
dengan bangganya dapat menayangkan inspirasi mereka untuk 
diketahui semua orang. 

Pembobolan situs atau web server sebetulnya tergolong teknik 
tradisional, karena belakangan ini muncul teknik-teknik yang 
mampu mengobrak-abrik jaringan komputer atau Internet dengan 
cara yang lebih canggih dan tidak terpikirkan sebelumnya. 
Terjadinya pembobolan situs atau perusakan sistem memang akan 
terus terjadi, karena seperti halnya kehidupan di dunia ini, selalu 
berlomba antara polisi dan pencuri. 

Kalau kita lihat ke proses pembobolan situs KPU, yang salah 
adalah tim ahli TI KPU yang tidak sigap menutup semua lubang 
yang memungkinkan masuknya 
pembobol, karena pada kenyataan- 
nya keamanan suatu sistem itu 
tergantung pada manusia yang 
menjaga dan mengoperasikan sistem 
tersebut, bukan melulu kesalahan di 
perangkat atau si pembobolnya. 

Dari data Computer Security Institute yaitu lembaga binaan FBI 
di Amerika, 7196 serangan ke dalam sistem jaringan komputer 
terjadi dari dalam. Artinya, yang menyebabkan orang luar dapat 
masuk ke sistem adalah kelalaian dari dalam sendiri, baik karena 
tidak melakukan pembaharuan sistem (patching) atau mengganti 
password secara berkala. 

Kelalaian ini menjadi lebih besar dampaknya, manakala kita 
memiliki jaringan komputer yang tersambung ke Internet, karena 
kita seolah-olah berada di satu lapangan terbuka yang dapat 
diserang setiap saat dari berbagai arah. Penggunaan Internet 
sebetulnya merupakan satu solusi untuk meringankan biaya 
komunikasi, karena dengan metode sharing dalam satu jaringan, 
kita dapat membiayai seluruh jaringan dengan nilai yang lebih 
rendah ketimbang kita membangun sendiri sistemnya. 

Peningkatan penggunaan jaringan Internet menyebabkan 
beragamnya pemakai di jaringan Internet, sehingga praktisi 


www.infolinux.web.id 


keamanan suatu sistem itu 
tergantung pada manusia yang 
menjaga dan mengoperasikan... 


Michael S. Sunggiardi 


lapangan serta teknologi yang dipakai tidak mampu melindungi 
sistem dari serangan orang iseng atau yang memang punya niat 
jahat. Untuk melindungi jaringan komputer di tempat kita, solusinya 
adalah membeli peranti yang mampu melindungi sistem dengan 
baik. Hanya saja peranti yang dikenal dengan nama Firewall 
harganya cukup mahal dan tidak terjangkau oleh perusahaan 
menengah atau lembaga negara yang anggaran komputerisasinya 
terbatas. 

Peranti mahal tetap tidak akan bermanfaat jika kita tidak 
memiliki staf yang selalu memantau jaringan dan secepat mungkin 
mencegah penyerangan serta memperkecil resiko kerusakan 
jaringan komputer. Sebetulnya, keamanan suatu jaringan komputer 
berada di tangan sistem administratornya. Tenaga ahli inilah yang 
dapat dengan cepat menangani masalah-masalah yang akan dan 
sedang terjadi. 

Sementara itu, tenaga ahli jaringan komputer dan Internet 
sangat terbatas jumlahnya, apalagi jika dibandingkan dengan 
kecepatan perkembangan jaringan 
Internet itu sendiri. Dalam 
setahun, beberapa perguruan 
tinggi top untuk bidang komputer 
di Indonesia dapat meluluskan 
lebih dari lima ribu anak-anak 
muda, tetapi tidak ada 10Y6-nya 
yang dapat langsung mengisi kekosongan jabatan “kuncen" ini. 
Selain langkanya tenaga terampil dalam penanganan jaringan 
komputer dan Internet, terjadi juga perkembangan yang sangat 
cepat menuju sistem client-server yang rumit dan konfigurasi 
heterogen dengan manajemen menyebar. 

Pembobolan satu sistem juga terjadi karena teknologi tinggi yang 
kita pakai saat ini sangat mudah digunakan, sementara pengaturan 
keamanannya tidak setara dengan kemudahan pemakaian. Cara 
pakai yang mudah dan alat bantu yang banyak menyebabkan 
terjadinya salah penggunaan sehingga lebih banyak yang mencoba 
membobol jaringan ketimbang yang menjaganya. 

Di Internet, dengan mudah kita dapat men-download alat untuk 
membobol situs atau jaringan komputer, dan cara pakainya juga 
tergolong plug and play, sehingga menumbuhkan terjadinya 
pembobol-pembobol amatir yang tidak mengetahui teori secara 
rinci. 


InroLINUX JUNI 2004 15 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Solusi Kami Buat Anda 


Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik /nfoL/NUX dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah 
maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail 


Anda ke: Kinik@infolinux. co.id. 


Redaksi InfoLINUX, saya baru saja 

berencana untuk mencoba 
menggunakan Linux. Kebetulan, saya 
mendapatkan copy Fedora Core 1 dari 
teman saja. Sepertinya sangat bagus. 
Bahkan sama bagusnya dengan Win- 
dows XP yang selama ini saya gunakan. 
Pertanyaan saya mungkin sangat 
sederhana. Saya senang menggunakan 
virtual keyboard Windows XP. Apakah 
ada aplikasi sejenis di Linux? Lumayan, 
sambil ngemil bisa tetap ngetik. Jadi 
keyboard tidak kotor. Terimakasih atas 
jawabannya. 


T Virtual Keyboard 


Surya-Jakarta 


Surya, Anda bisa menggunakan 

aplikasi xvkbd, yang bisa di-download 

di http://member.nifty.ne.jp/tsato/ 
xvkbd/. Dengan demikian, Anda bisa tetap 
menggunakan Linux sambil ngemil. 
Kebetulan, bulan ini kami juga membahas 
aplikasi serupa dalam “Ulasan Software”. 


3 
P7 

2 
3 

& 
2 
a| 
2 
. 

3 
P7 


| 
Os aan 
& Virtual Keyboard. 


pi 
————— 
Saba uns MN OS 2 TU 


Perkenalkan nama saya Susanti. 

Saya bekerja sebagai analis di 
sebuah perusahaan besar di Jakarta. 
Saat ini, kantor saya memutuskan untuk 
menggunakan Linux, dan beberapa dari 
kami tertarik untuk mencoba SUSE. 
Hanya, saya cukup bingung dengan cara 
dialup di SUSE. Ketika saya menjalankan 
Kinternet, hanya ada sebuah icon di 
taskbar dengan logo seperti colokan 
kabel listrik. Ketika saya menjalankannya 


T Dial-up dengan SUSE 


18  InroLINUX JUNI 2004 


kembali, sebuah peringatan yang 
mengatakan bahwa Kinternet telah 
berjalan ditampilkan kepada saya. Saya 
bingung bagaimana caranya untuk 
membuat koneksi baru seperti telkomnet 
instan misalnya. Terimakasih atas 
jawabannya. 

Susanti-Jakarta 


Paud 
SusE 


“Set parameters or ihe Intenet connection 


GAES Ii 
& Konfigurasi modem dengan YaST. 


Apabila modem belum dikonfigurasi, 

maka konfigurasilah terlebih dahulu. 

Klik kanan icon colokan tersebut, dan 
pilihlah Settings |Configure with YaST2. 
Pada saat konfigurasi, Anda bisa 
mendaftarkan provider Anda di sana dan 
menjadikannya default provider. Anda 
dapat klik ganda icon colokan tersebut 
untuk langsung melakukan dia-up dengan 
default provider. 


Redaksi /InfoLINUXyang baik, 

terimakasih atas tulisannya 
tentang GPG-nya beberapa waktu yang 
lalu. Saat itu, saya belum sempat untuk 
menggunakan GPG. Namun, setelah saya 
mendapatkan pekerjaan di bidang system 
administrator, saya mau tidak mau 
melirik kembali keamanan dengan GPG. 
Pertanyaan saya adalah pertanyaan yang 
sederhana, namun saya yakini akan 
cukup menggelitik. Saya sudah memiliki 
pasangan public key dan private key. 
Saya juga sudah mengekspor key saya 
untuk diberikan secara public di perusa- 
haan saya. Begitupun banyak orang di 
perusahaan saya telah memberikan 


T Enkripsi dengan GPG 


www.infolinux.web.id 


public key mereka. Bagaimanakah agar 
saya dapat mengenkrip suatu file dengan 
public key orang lain agar saya dapat 
memberikan suatu file kepada orang 
tersebut dengan aman? Sebagai infor- 
masi, saya menggunakan Mandrake 9.2. 
Agil-Jakarta 


Terimakasih kembali saudara Agil. 

Kami senang apabila /nfoLINUX 

bermanfaat bagi Anda. Menjawab 
permasalahan Anda, sebaiknya pertama- 
tama Anda menginstal aplikasi KGPG. 
Aplikasi ini akan menyerhanakan tugas- 
tugas yang ingin Anda kerjakan tersebut. 
Setelah terinstal, tentunya Anda dapat 
mengumpulkan public key rekan-rekan kerja 
Anda. Untuk mengenkrip file, Anda dapat 
klik kanan di Kongueror dan memilih menu 
Encrypt File. Sebuah dialog akan tampil di 
mana di dialog tersebut Anda dapat 
memilih public key yang diinginkan. Rekan 
kerja Anda yang menerima file Anda juga 
sebaiknya menginstal KGPG. Beliau hanya 
perlu membuka Kongueror dan klik ganda 
pada file yang Anda kirimkan. Sebuah 
dialog untuk password akan diminta untuk 
mendekrip file tersebut. Apabila benar, 
maka file dapat didekrip dengan baik. 


en 
Ela Hayu Ganga Hap 
KE El 

E 


yag 


O303RY Koma oma ET 
& Remote Desktop Connection. 


notebook 

Saya mendapat informasi bahwa 
SUSE mampu mendeteksi cukup banyak 
hardware. Maka, saya pun meminta 
teman saya untuk meng-copy-kan SUSE 
9 kepada saya. Cukup bagus dan cukup 


T Modem SmartLink 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


mudah digunakan. Sayangnya, ada satu 
permasalahan yang cukup mengganggu. 
Modem smartlink internal saya tidak 
dikenali. Sebagai buktinya, ketika 
menggunakan wwdial, tidak ada modem 
yang dapat dikenali. Melalui milis, saya 
mendapatkan informasi untuk 
menjalankan program Ispci. Saya pun 
mencobanya, dan berhasil mengetahui 
bahwa modem saya sebenarnya dikenali 
dengan baik oleh Linux. Apa yang 
terjadi? Mengapa Linux dapat mengenali 
dan wwdial tidak? Apa yang salah 
dengan SUSE saya? Apa yang harus 
saya lakukan? 

Rudi-Surabaya 


Tidak ada yang salah dengan sistem 

Anda. Mungkin modul untuk modem 

Anda belum di-/oad. Cobalah buka 
SUSE Plugger dan lihatlah perintah aktivasi 
modem Anda. SUSE Plugger dapat diakses 
dengan klik sekali pada icon SUSE Plugger 
di taskbar. Lihatlah bagian modem. Apabila 


Ispci dapat mengenali dengan baik, maka 
seharusnya akan terlihat pula di SUSE 
Plugger. Pilih modem Anda dan klik tombol 
Details. Sebuah dialog akan tampil, dan 
aktiflah di tab Driver. Perhatikan Driver 
activation cmd, dan jalankan perintah 
tersebut. Setelah perintah dijalankan, maka 
selanjutnya modem Anda akan dikenali 
dengan baik oleh wvdial. Selamat mencoba! 


berfungsi 

Redaksi /InfoLINUX, saya agak 
kebingungan dengan tingkah laku 
ethereal. Rekan saya menyarankan 
ethereal untuk mempelajari paket-paket 
di jaringan. Saya pun menginstalnya dan 
menjalankannya. Sayangnya, ketika saya 
ingin meng-capture paket, saya tidak 
bisa memilih interface baik lo ataupun 
ethO padahal keduanya bekerja. Dan 
ketika saya memulai capture, saya 
mendapatkan peringatan bahwa saya 
tidak memiliki hak. Apakah yang salah 


T Ethereal tidak 


IKLAN 


Solusi Kami Buat Anda 


dengan instalasi saya dan apakah yang 
bisa saya lakukan? 
Hendri-Semarang 


Cobalah untuk menjalankan ethereal 

sebagai user root. Kami memperkira- 

kan tidak ada yang salah dengan 
instalasi Anda. Untuk menggunakan ethereal 
secara maksimal, Anda perlu menjalankan- 
nya sebagai root. Ketika menjalankan sebagai 
user biasa, ethereal tidak akan menolak, 
namun tidak akan berfungsi maksimal.A 


Dg 


Ts 
@ 3022 KOWE lo: 
& Ethereal. 


PENGANTAR 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


23 


23 


24 


24 


25 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


INDEKS 


Video Card 
PixelView GeForce 
FX 5500 


Video Card 
Soltek FX 5200 


Motherboard 
DFI 865PE Infinity 


Motherboard 
Soltek SL-86MP-L 


Monitor 
Samsung 
SyncMaster 173v 


Monitor 
ProLink Chameleon 
170A 


Linux Ready 
PixelView GeForce 
FX 5700 

DFI NFII Ultra 
Infinity 

LG Flatron L1720B 


DiskReport 1.1 
Disk Analyzer 


Sun JDS 
Release 2 (2004) 
Distro Desktop 


XVKBD 2.5a 
Virtual keyboard 


Game 
Martian Memory 


Game 
Pachi el Marciano 


WIRYADI!: 

Linux berbeda dengan 
Linux dulu yang melulu 
berhadapan dengan text. 


22 InroLINUX JUNI 2004 


Linux dan Hardware 


Linux sudah tidak seperti dulu lagi. Tidak melulu harus berurusan dengan command Iine. 
Dukungan pada dunia desktop sudah giat dilakukan orang-orang pengembang Linux. Jadi 
ungkapan bahwa Linux hanya diperuntukkan kepada kaum-kaum “geek” (baca: kutu 


komputer) sudah tidak tepat lagi. 


ada ulasan hardware kali ini, InfoLINUX 
Pes kedatangan motherboard dan video 

card terbaru. Dari semua hardware yang 
diulas pada edisi kali ini sudah dapat berjalan dengan 
baik di lingkungan Linux. Wah, apakah ada hardware 
yang belum berjalan baik di lingkungan Linux? Berarti 
Linux tidak begitu hebat juga dong! £it, tunggu dulu, 
kalaupun ada hardware yang belum dapat didukung 
oleh Linux, bukan berarti Linux jatuh ke dasar jurang 
keterpurukan. Tidak! Hal ini tidak terjadi di Linux saja 
kan? 

Di lingkungan Window pun biasa juga ditemukan 
kasus seperti ini. Dan solusinya, harus menginstal 
driver yang disediakan vendornya. Demikian juga di 
Linux, driver dari vendor juga harus diinstal,agar, 
hardware dapat difungsikan dengan baik, t AN N 


lainnya adalah mengompilasi emel/ kare ja mu inyj 
mendiknglaliYan 4, 


tersebut, tapi belum disediakan:n 
Linux tidak kuno-kuno ama , kan? 

Dalam ulasan hardware'k i ini, InfoLiNU 
menikmati otomatisasi pengenalan hardware di 


. f 
saja sebenarnya kernel ca 


Tapi setelah hardware tersebut terpasang dan 
dikenali dengan baik, apakah fungsi-fungsi di 
dalamnya dapat digunakan dengan baik di Linux? 
Tunggu dulu, seperti pada video card produk nVidia, 
karena masalah lisensi, driver untuk video card dari 
nVidia yang sudah mendukung akselerasi 3D tidak 
ikut disertakan dalam berbagai distro Linux. Sehingga 
ketika Anda mencoba memainkan aplikasi 3D, yang 
terjadi malah patah-patah, atau yang paling tidak 
diinginkan adalah terjadi hang. 

Hang di sini adalah hanya pada aplikasi tersebut, 
sehingga di Linux Anda tinggal 'membunuh' (baca: 
kill) aplikasi tersebut, tanpa mengganggu proses lain 
yang sedang berjalan. Nah, bagaimana agar hal-hal 
tersebut tidak terjadi? Solusinya, Anda harus men- 


» F . 
' . download driver tersebut dari situs nVidia. Sehingga 


anda dapat memainkan'aplikasi 3D atau yang 
terutama game-game 3D dengan santai. Begitu juga 
ntuk video card-video card lainnya. Bukan suatu hal 
yang perlu. ditakutkan, bukan? 

Pada ulasan software kali ini, InfoLINUX 
membahas dari distro yang masih baru dari Sun, 


Yaitu JDS 2. Sehingga menambah pilihan distro yang 


Linux. Karena begitu hardware dipasang, dan.Linux Se dapat anda gunakan untuk Linux Anda. Selain itu, 


dimulai, pada permulaan booting'muncul“semacam 
notifikasi bahwa Linux menemukan adanya. hardware 
baru. Dan dapat langsung terkonfigurasi secara 
otomatis oleh Linux, atau bisa dikonfigurasi sendiri 
oleh penggunanya.Tidak percaya? Contohnya ketika 
InfoLINUX mengetes motherboard. Ketika 
motherboard telah lengkap terpasang, /nfoLINUX 
tinggal memakai distro Linux yang sudah terinstal 
sebelumnya di harddisk. Dan ketika dunia Linux pun 
dimulai, motherboard tersebut langsung secara 
otomatis dikonfigurasi oleh Linux, tanpa perlu lagi 
pengguna harus pusing-pusing memikirkan 
bagaimana mengonfigurasi port, jenis onboard yang 
ada pada motherboard, dan lain sebagainya, yang 
oleh pengguna biasa tidak terlalu ingin 
memusingkannya. Jadi biarlah Linux yang berpusing- 
pusing ria untuk Anda. Dan selanjutnya, tinggal Anda 
nikmati Linux Anda di lingkungan hardware yang 
berbeda tanpa ada masalah. Sebagai catatan, distro 
Linux yang digunakan kali ini, adalah Red Hat 9 dan 
Mandrake 9.2. 


www.infolinux.web.id 


juga membahas kumpulan aplikasi java yang telah 
dipaketkan, dan: keyboard virtual. Keyboard virtual? 
Ya, di Linux juga ada keyboard virtual, dan aplikasi ini 
sebenarnya sudah ada dari beberapa tahun lalu. 
Sehingga apabila beberapa tombol pada keyboard 
Anda sudah tidak berfungsi lagi, dan Anda tidak 
memiliki dana untuk mengganti keyboard tersebut 
atau mungkin Anda memang mencintai keyboard 
tersebut. Nah, cukup dengan aplikasi ini, Anda sudah 
cukup terbantu, bukan? 

Dan untuk pembahasan game, dibahas game 
yang menguji seberapa kuat ingatan Anda. Tunggu 
dulu! Game ini tidak hanya diperuntukkan buat orang 
tua, tetapi buat semua orang. Soalnya mungkin saja 
ada masalah pada ingatan Anda. Anda tidak ingin 
dianggap mirip seperti ikan bernama Dori di film 
“Finding Nemo” itu, bukan? Dan satu lagi game 
arcade untuk anda bersenang-senang di lingkungan 
Linux. Apakah sampai di sini saja? Amm...mungkin 
kita tunggu saja.A 
Wiryadi (wiryadi@gmx.net) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 


PixelView 
GeForce 
FX 5500 


VIDEO CARD 

Kisaran harga: US$105 
Kontak: www.prolink.com.tw 
Situs web: www.prolink.com.tw 


rodusen nVidia dan ATI saling bersaing 

dalam merajai pasar video card. Kedua 
produsen tersebut sibuk untuk saling 
mengeluarkan video card produk mereka. 
Salah satunya, adalah yang dikeluarkan 
PixelView berdasarkan GeForce FX 5500. 
Video card ini memiliki inti grafis 256-bit, 
dan RAMDACS 400 MHz. Fitur-fitur yang 
diberikan meliputi nVidia CineFX engine 
yang memberikan efek sinematik melebihi 
imajinasi, nVidia nView multidisplay 
technology yang memberikan fleksibitas 
dalam menampilkan pada monitor-monitor 


& Video card ini dapat berfungsi dengan baik 
di Linux. 


secara multi, nVidia Digital Vibrance 
Control, dan AGP 8x dengan bandwidth 
2.1 GB/detik. AGP 8x mampu untuk 
menampilkan tekstur untuk model yang 
lebih kompleks dan detail, menciptakan 
tampilan yang lebih mirip kenyataan. 


Pengujian 

InfoLINUX dalam menguji video card yang 
memberikan fitur 3D ini, berusaha 
memperlihatkan bahwa fitur 3D tersebut 
juga dapat berjalan pada lingkungan Linux, 
sehingga anggapan bahwa fitur 3D tidak 
berjalan pada lingkungan Linux dapat 
dikikis. Spesifikasi yang digunakan untuk 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


pengujian video card ini, InfoLINUX 
menggunakan motherboard DFI NFII Ultra 
Infinity, processor AMD Athlon XP 2400 --, 
memori Corsair 512 MB DDR, harddisk 
Maxtor 30 GB 7200 rpm, dan monitor 
Gmax 15" LCD. 

Dengan menggunakan distro Linux 
RedHat 9, video card ini dapat berjalan 
dengan normal pada lingkungan Linux, 
tampilan X Window yang menawan pun 
tidak terjadi hambatan berarti. 

X Window yang digunakan /nfoLINUX 
adalah Gnome dan KDE, karena keduanya 
memang akrab digunakan semua orang. 

Untuk menjalankan aplikasi 3D, 
InfoLINUX mencoba dengan memainkan 
game 3D TuxRacer, namun kami harus 
menginstal driver 


yang telah disediakan 


oleh produsen Instalasi 4/5 
nVidia. Dan akhirnya, Fitur 5/5 
game 3D ini pun Harga A5 

Performa 5/5 


dapat berjalan 
dengan baik. 
Wiryadi 
(wiryadi@gmx.net) 


ILINUX Rating 
MMR 415 


Soltek 


FX 5200 


VIDEO CARD 

Kisaran harga: US$65 

Kontak: PT Berca Cakra Teknologi, 
Jakarta (021) 231-6352 

Situs web: www.soltek.com.tw 


atu lagi video card nVidia yang 

dikeluarkan Soltek selain video card 
SL-5600 yang berdasarkan GeForce 
5600 dan seri SL-Ti428X yang 
berdasarkan GeForce 4 Ti 4200. Soltek 
yang memiliki service center di dataran 
Cina dan Belanda ini mengeluarkan SL- 
5200-PD, video card yang menggunakan 
GPU (graphics processing unit) dari 
GeForce FX 5200. 

Dengan fitur-fitur seperti CineFX 
Graphics Engine, Digital Vibrance Control 
(DVC) 3.0 Technology, 256-bit 3D Grafik 
Accelerator, dan juga AGP 8x, dan fitur- 
fitur lain yang ingin memanjakan para 


& Video card dengan fitur-fitur menarik, 
namun dengan harga menjangkau. 


penggunanya untuk menikmati aplikasi 3D 
dengan lebih cepat dan lebih smooth. 
Seperti desain nVidia pada umumnya, 
video card ini menggunakan 3 port, yaitu 
port untuk standar VGA, port S-Video 
untuk TvV-out, dan terakhir port DVI. 


Pengujian 

Pada pengujian video card dari Soltek ini, 
kami menggunakan spesifikasi komputer 
dengan motherboard DFI NFII Ultra Infinity, 
processorAMD Athlon XP 2400 4, memory 
512 MB Corsair, harddisk Maxtor 30 GB 
7200 rpm, monitor Samsung SyncMaster 
173v. Untuk distro Linux, kami 
menggunakan distro Linux Red Hat 9. 


www.infolinux.web.id 


Video card ini terdeteksi pada Linux Red 
Hat, dan oleh Red Hat menggunakan driver 
'vesa'. Saat X Window dijalankan, tampilan 
normal, dan resolusi dapat diubah-ubah, 
tanpa hambatan sama sekali. 

Selanjutnya, yang merupakan bagian 
penting pada pengujian video card ini 
adalah menguji kemampuan 3D dari video 
card ini. Untuk menguji kemampuan 3D 
ini, kami menginstal driver nVidia yang 
tersedia pada CD InfoLINUX edisi Novem- 
ber 2003 (versi driver 1.0-4496). Apabila 
Anda menggunakan versi yang lebih baru 
lagi, itu lebih baik. Dalam menginstal 
driver, tidak ada hambatan. Kemudian 
kami mencoba memainkan game 3D 
TuxRacer, yang sudah tersedia dari CD 
instalasi Red Hat 9, dan game tersebut 
dapat berjalan 


dengan lancar. Dari 
pengujian-pengujian, Instalasi 4/5 
memperlihatkan Fitur 4/5 
video card ini dapat Darga 4/5 

Performa 4/5 


berjalan di Linux 
dengan baik.A 
Wiryadi 
(wiryadi@gmx.net) 


ILINUX Rating 
MERNN 415 


InroLINUX JUNI 2004 23 


HARDWARE 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


DFI 
865PE Infinity 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$120 
Kontak: www.dfi.com.tw 
Situs web: www.dfi.com.tw 


FI dalam waktu singkat, tampaknya 

telah memperlihatkan bahwa mereka 
merupakan produsen motherboard yang 
mempunyai produk motherboard dengan 
kualitas yang baik. DFI sudah lama bergerak 
dalam dunia bisnis motherboard, hanya saja 
mereka baru-baru ini saja memulai untuk 
memproduksi motherboard untuk kemunitas 
mainstream overclock. Motherboard seri 
LAN Party produksi DFI, telah menarik 
perhatian komunitas dengan cepat. DFi-pun 
mempunyai motherboard seri lainnya namun 
kurang dikenal, yaitu seri Infinity. 

Jika melihat daftar spesifikasi dari seri 

LAN Party dan seri Infinity, terlihat bahwa 


& Motherboard yang mirip dengan seri LAN 
Party tapi bukan. 


diantara keduanya sangat identikal. 
Motherboard 865PE Infinity ini 
diperuntukkan bagi orang yang ingin 
mendapatkan performa yang sama dengan 
seri LAN Party, tapi tidak ingin memiliki 
paket-paket LAN Party. 


Pengujian 

Motherboard ini dalam pengujiannya, kami 
menggunakan distro Linux MandrakeMove 
dan Red Hat 9. Sedangkan spesifikasi yang 
kami gunakan, processor Pentium 4 2,4 
GHz, memory Corsair 512 MB DDR, video 
card X-micro GeForce 4 MX 440 SE, 
harddisk Maxtor 30 GB, dan monitor 


Prolink Chameleon 170A. 

Dengan motherboard ini, distro 
MandrakeMove dapat berjalan dengan baik 
dan mengenali komponen-komponen pada 
motherboard ini. Ethernet card onboard 
pada motherboard ini dapat dikenali dengan 
nama 'RTL-8169', dan saat pengujiannya 
pada jaringan di /nfoLINUX dapat berfungsi 
dengan baik, dan pada sound card onboard, 
MandrakeMove mengenalinya dengan 
nama '82801 AC'97 Audio'. 

Distro selanjutnya digunakan Linux Red 
Hat 9. Dengan distro Red Hat 9 ini 
motherboard dikenali dan dapat berfungsi 
dengan baik, kecuali pada komponen sound 
card onboard. Berbeda dengan distro 
MandrakeMove yang dapat mengenalinya, 


Linux Red Hat 9 — 


tidak mengenali 


sound card ini. Tapi basal! 415 
untuk yang lainnya —— Fitur 4/5 
masih dikenali dan Harga 4/5 

Performa 5/5 


dapat berjalan 
dengan baik. 
Wiryadi 
(wiryadi@gmx.net) 


ILINUX Rating 
MERMLI 415 


Soltek 


SL-86MP-L 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$91 

Kontak: PT Berca Cakra Teknologi, 
Jakarta (021) 231-6352 

Situs web: www.soltek.com.tw 


M otherboard Soltek SL-86MP-L 
merupakan motherboard ATX 
dengan soket 478 processor Pentium 4 
dengan FSB 400/533/800 MHz. Mother- 
board ini dibuat berdasarkan chipset Intel 
865G (Springdale) dengan video card 
onboard, dan sound card onboard. Dengan 
fitur-fitur slot AGP 4x/8x jika Anda ingin 
menggunakan akselerasi grafis secara 3D, 
6 slot PCI, 4 slot DDR DIMM, dan 8 port 
USB 2.0, serta ethernet card onboard RTL 
8100B. Selain itu, motherboard ini juga 
sudah mendukung Serial ATA, tapi tidak 
mendukung RAID. 

Penampilan motherboard ini, dengan 


24 InroLINUX JUNI 2004 


& Motherboard dengan tampilan berwarna 
ungu menarik. 


warna ungu pada board sirkuit dan juga 
konektor, sehingga terlihat lebih menarik 
Dengan harganya yang murah, 
InfoLINUX menyarankan untuk mengguna- 
kan motherboard dari Soltek ini, jika Anda 
memang tidak mengejar teknologi. 


Pengujian 

Dalam menguji motherboard yang 
berpenampilan serba ungu ini, kami 
menggunakan spesifikasi, processor 
Pentium 4 2,4 GHz, memory Corsair 512 
MB, harddisk Seagate Barracuda ATA IV 
40 GB, monitor iTVm As5sv, dan ASUS 
Dvdrom. Sedangkan distro Linux yang 
digunakan adalah Mandrake 9.2. 


www.infolinux.web.id 


Ternyata dalam pengujian dengan 
Mandrake 9.2, motherboard ini dapat 
dikenali dengan baik. Video card onboard, 
oleh Mandrake 9.2 dikenal dengan nama 
'865 chipset Graphics Control'. Dan X 
Window pun dapat berjalan dengan baik, 
kecuali saat menjalankan game 3D, karena 
memang video card onboard ini tidak 
mendukung 3D. Jadi buat Anda yang 
memang ingin menggunakan fitur grafis 
3D, tampaknya harus membeli video card 
tersendiri dengan kemampuan 3D 
tentunya. 

Komponen sound card onboard di 
motherboard ini juga dapat dikenali dengan 
baik sebagai "32801EB AC'97 Audio'. Dan 
ketika InfoLINUX mencoba memainkan 
musik, tidak menemui hambatan. Demikian 
juga dengan ethernet 
card onboard-nya 
yang dikenal sebagai 
RTL-8138, dapat aan 2 
bekerja dengan baik — Harga 5/5 
pada distro Man- Performa 4/5 
drake 9.2 ini. 
Wiryadi 
(wiryadi@gmx.net) 


Pengujian 
Instalasi 4/5 


ILINUX Rating 
PL IU 415 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 


Samsung 
SyncMaster 
173v 


MONITOR 

Kisaran harga: US$525 

Kontak: Samsindo Prima Sinergi, 
Jakarta. (021) 251-0737 

Situs web: www.samsung.com 


rodusen Samsung ini termasuk rajin 

dalam mengeluarkan produk-produk 
monitor terbaru. Samsung SyncMaster 
173v ini merupakan salah satu keluarga 
SyncMaster keluaran dari Samsung. 
Samsung SyncMaster 173v dengan ukuran 
TFT-LCD 17 inch ini menawarkan fitur-fitur 
seperti menggunakan contrast ratio 350:1, 
kedalaman warna 24-bit (16.7 juta warna), 
pixel pitch 0,264 mm, maksimum resolusi 
1280 x 1024, dan frekuensi horizontal 30- 
81 kHz, dan vertikal 56-75 Hz, dan 


& Satu lagi monitor dari Samsung yang dapat 
dipasang di dinding. 


memiliki berat sekitar 4,8 kg. 

Dan juga monitor ini menawarkan fitur 
'Image scaling' yang lebih baik, termasuk 
juga power adaptor yang sudah built-in, 
dan sudah VESA kompatibel untuk 
dipasang pada dinding. 


Pengujian 

Monitor Samsung ini, saat terletak pada 
posisi tidur, dan pembuka boks terletak di 
samping pada permukaan yang lebar 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


sehingga memudahkan /nfoLINUX untuk 
mengeluarkan monitor ini. Pada 
pengujiannya /InfoLINUX menggunakan 
distro Red Hat 9. Saat menjalankan Linux 
Red Hat ini, saat probing, Linux mengenali 
monitor ini dengan nama 'SyncMaster', 
karena memang seri monitor ini belum 
terdaftar di database monitor Linux Red Hat 
9. Namun tampilan X Window baik-baik 
saja. 

X Window yang digunakan adalah KDE 
dan Gnome, dan tampilan warna-warna 
dari X Windows tersebut pada monitor ini 
pun tampak menarik dan alami. 

Fitur auto adjustment ini sangat 
membantu /nfoLINUX ketika mencoba 
mengubah resolusi agar tampilan X 


Ulin aANRN Pengujian 
engujian 


berada di tengah, 


dan InfoLINUX tidak Instalasi 5/5 
perlu lagi mengatur Fitur 5/5 
lagi secara manual, Harga 3/5 

Performa 5/5 


seperti pada monitor- 
monitor tabung.A 
Wiryadi 
(wiryadi@gmx.net) 


ILINUX Rating 
LL 4 5/5 


ProLink 
Chameleon 
170A 


MONITOR 

Kisaran harga: US$447 

Kontak: Prolink Indonesia, Jakarta. 
(021) 6238-3205 

Situs web: www.fida.com 


onitor-monitor langsing sudah 

banyak bermunculan. Hal ini 
dimungkinkan untuk memberikan solusi 
untuk monitor-monitor tabung yang 
'gemuk' dan sangat memakan tempat, dan 
penampilannya juga biasa-biasa saja. 
Dengan munculnya monitor-monitor 
langsing ini, maka Anda dapat memiliki 
ruang lebih pada meja kerja Anda. Selain 
itu, juga bentuknya juga sangat menarik 
dan terutama berlayar flat. 

Monitor langsing yang kita bahas ini 

adalah produk dari Prolink seri Chameleon 


& Monitor hitam langsing dengan tambahan 
speaker. 


170. Untuk seri Chameleon 170 ini, Prolink 
mengeluarkan jenis yang beraneka ragam. 
Pertama ada Chameleon 170S, yang 
merupakan bentuk standar dari seri 
Chameleon 170 ini, Chameleon 170A 
dengan tambahan speaker, Chameleon 
170V yang juga dengan speaker dengan 
tambahan A/V/S-Video, Chameleon 170T 
yang sama dengan Chameleon 170V 
ditambah dengan TV Tuner, hingga yang 
terakhir Chameleon 170Pro dengan fitur 
TouchScreen. 


www.infolinux.web.id 


Pada pembahasan kali ini, InfoLINUX 
membahas seri Chameleon 170A. 
Chameleon 170A dengan ukuran panel 
LCD 17" TFT. 


Pengujian 
InfoLINUX menggunakan distro 
MandrakeMove dalam menguji monitor ini. 
Dan monitor ini terdeteksi dengan nama 
'DDC Probed Monitor TV 2003' oleh 
MandrakeMove. Hal ini berarti monitor ini 
belum terdaftar di database monitor 
MandrakeMove, tapi ini bukanlah hambatan 
yang berarti, karena monitor ini dapat 
bekerja dengan baik di lingkungan Linux. 
Saat menampilkan X Window, produk dari 
Prolink ini tidak menemui hambatan. 
InfoLINUX dapat mengubah-ubah resolusi, 


tentu sesuai dengan 
kemampuan video card bl Al 


yang digunakan, dalam Instalasi 3/5 
hal ini InfoLINUX Fitur 12 
menggunakan video Dara 45 

Performa 4/5 


card GeForce 4 MX 


440 SE.A : 
Wiryadi #LINUX Rating 
(wiryadi@gmx.net) NENEL 415 


InroLINUX JUNI 2004 25 


Produk Tes di Lab InfoLINUX 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


PixelView 
GeForce FX 5700 


Kisaran harga: US$190 
Kontak: www.prolink.com.tw 
Situs web: www.prolink.com.tw 


DFI 
NFII Ultra Infinity 


Kisaran harga: US$115 
Kontak: www.dfi.com.tw 
Situs web: www.dfi.com.tw 


& Video card dengan “bungkusan” menarik dan 
performa yang manarik juga. 


G eForce FX 5700 merupakan produk 
nVidia yang dibuat untuk menyaingi 
produk ATi, Radeon 9600 XT. 

Yang menarik, pada fan dilengkapi LED 
berwarna biru yang memberi kesan dingin. 
Video card ini juga dilengkapi dengan PDF 
(Plasma Display Fan) yang disebut “Blue Icy 
Crystal Displayer', yang memperlihatkan 
temperatur inti grafis dan kecepatan fan 
dalam RPM. 

InfoLINUX menggunakan distro Linux Red 
Hat 9. Red Hat 9, mengenalinya dengan 
GeForce FX, dengan driver yang digunakan 
vesa. Tampilan X Windows sudah baik. Saat 
ingin mencoba kemampuan 3D, InfoLINUX 
pun mencoba memainkan game 3D 
TuxRacer, namun hasilnya patah-patah dan 
tidak memuaskan. Akhirnya InfoLINUX 
menginstal driver versi terbaru (versi driver 
1.0-5336) dan tampilan xwindows-pun 
kembali normal. Game 3D TuxRacer dapat 
dimainkan dengan lancar tanpa hambatan. 

Pada pengujian, InfoLINUX menggunakan 
spesifikasi komputer, motherboard EpoX 
8RDA3 - Chipset nForce2-SPP, processor 
Athlon XP 2400 4-, memori 512 MB DDR 
Corsair, harddisk Maxtor 30GB, dan monitor 
Prolink Chameleon 170A.DEWS 


& Motherboard dengan fitur-fitur teknologi 
terkini. 


FI merupakan salah satu produsen 

motherboard terbesar. Motherboard 
ini dipenuhi dengan fitur-fitur dengan 
teknologi terkini. Dengan chipset nForce2 
Ultra 400 untuk sistem efisiensi yang 
optimal, motherboard ini juga dilengkapi 
dengan FireWire, Serial ATA, Audio, S/ 
PDIF, USB, dan lainnya, menjadikan 
motherboard ini untuk PC tercepat saat ini. 

Bagaimanakah motherboard ini dalam 
lingkungan Linux? Pada pengujiannya, 
InfoLINUX menggunakan dua distro, yaitu 
RedHat 9 dan Mandrake 9.2. Dengan 
RedHat, motherboard ini dapat dikenali 
dengan baik, dari FireWire yang dikenali 
dengan nForce2 FireWire (IEEE 1394) , 
USB dengan nForce2 USB Controller, 
Sound card onboard pun dikenali sebagai 
nForce2 AC'97 Audio Controller, dan juga 
ethernet card onboard. 

Dengan Mandrake 9.2, hasilnya sama 
seperti Red Hat 9, motherboard ini dikenali 
dengan baik. Pada pengujian ini, 
menggunakan spesifikasi processor AMD 
Athlon XP 2400 4, memory 512 MB DDR 
Corsair, harddisk Maxtor 30 GB 7200 rpm, 
kartu grafis PixelView GeForce FX 5500, 
monitor Gmax 15” LCD Monitor. NEWS 


LG 
Flatron L1720B 


Kisaran harga: US$610 

Kontak: LG Flatron L17120B PT LG 
Indonesia, Jakarta. (021) 5366-0309 
Situs web: www.tokolg.com 


s 


& Monitor yang dapat dipakai pada waktu yang 
lama tanpa membuat mata lelah. 


latron dari LG dengan tabung monitor 

yang flat/datar dengan fitur brightness, 
sharpness, dan contrast yang lebih baik 
daripada monitor-monitor yang bertipe 
sama. Desain tabung flatnya 
menghilangkan refleksi pada monitor yang 
mengganggu dan dengan lapisan spesial 
pada layarnya mengurangi silau dan 
meningkatkan kontras, membuat monitor 
ini dapat digunakan dengan nyaman untuk 
waktu yang lama, tanpa melelahkan mata 
si pengguna. 

Monitor ini mempunyai spesifikasi 
ukuran diagonal 17 inci, dengan 16,2 juta 
warna, dan berat 4,8 kg. 

Pada pengujian monitor ini, InfoLINUX 
menggunakan distro Linux RedHat 9. Saat 
menjalankan Red Hat 9 ini, monitor 
tersebut langsung dikenali oleh distro Linux 
ini. Red Hat 9 mengenali monitor ini dengan 
nama LG Flatron L1720B, yang berarti 
monitor LG ini terdaftar dalam database 
monitor pada distro Red Hat 9. Dan dengan 
fitur auto-adjustment dari monitor ini, 
tampilan X Windows yang awalnya lebih 
melenceng ke kanan, kemudian dapat 
kembali di tengah layar dan stretch menjadi 
tampilan satu layar penuh.AEWS 


PENGUJIAN !LINU 
Red Hat 9 Lu 


PENGUJIAN :LINU 


Red Hat 9 HE 4 
Mandrake 9.2 PE 


PENGUJIAN !LINU 
Red Hat 9 Lu 


Prosedur Pengujian Linux Ready 


Mulai edisi Mei 2003, InfoLINUX menerapkan prosedur baru dalam pemberian label “Linux Ready”, khusus PC dan Notebook. Sebuah PC atau Notebook yang berpredikat Linux Ready, berarti 
semua peripheral standar seperti kartu suara, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya mulai instalasi sebuah distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan 
dalam pengujian Linux Ready adalah Knoppix 3.3, Mandrake 9.2, Red Hat 9, dan SuSE 9.0.—Red. 


26 InroLINUX JUNI 2004 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


DiskReport 1.1 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


File View Go Help 


ar 


"t Kao ME Ox 


Navigation Se O0| | size Top 1001 Size Dist1 ModifieaN Types N 
DO /home/nop 
HM staroffice7 

@ .mozilla 

:@ .adobe 
&-O .9imp-1.3 
H-O wolution 
-O9 .gcont 


DISK ANALYZER 


Sifat: Non-free 

Lisensi: JDiskReport Binary Software 
License Agreement 

Pengembang: JGoodies Karsten 
Lentzsch 

Situs web: http://www.jgoodies.com/ 
freeware/jdiskreport 


un Java Desktop System 2003 

ternyata datang dengan banyak 

aplikasi yang menarik. Salah satunya 
adalah kumpulan berbagai aplikasi Java yang 
dipaketkan sebagai paket ekstra. Di antaranya 
paket ekstra tersebut, terdapat sebuah 
aplikasi dengan nama jDiskReport 1.1 yang 
menawarkan fungsi yang sangat menarik. 

Sesuai dengan namanya, aplikasi ini 
akan melaporkan penggunaan disk kepada 
kita. Aplikasi ini secara menarik mampu 
menganalisa isi dari direktori tertentu dan 
kemudian menampilkannya dalam sebuah 
diagram. Hebatnya, waktu untuk melaku- 
kan pemeriksaan file tidak berlangsung 
terlalu lama. 

Setelah analisis selesai, maka sebuah 
dialog akan ditampilkan. Dialog ini menam- 
pilkan detil dari direktori kita. Lengkap 
dengan visualisasi dengan tree view. Selain 
itu, dialog ini juga menampilkan sebuah 
diagram pie dengan komposisi warna 
sangat menarik. Diagram ini akan menam- 
pilkan direktori-direktori besar beserta 
ukuran dan persentasi konsumsi ruang 
kosong disk. 

Tidak suka dengan diagram pie? Baiklah. 
Barangkali Anda lebih menyukai diagram 
ring. Tidak masalah. Aplikasi ini juga datang 
dengan kemampuan untuk visualisasi data 
dalam diagram ring. 

Visualisasi dalam diagram batangan juga 
disertakan. Dengan demikian, Anda dapat 
melihat sendiri secara visual statistik 
penggunaan disk Anda. Informasi detail dan 
persentasi setiap file bahkan disertakan. Tak 
tanggung-tanggung. Selain itu, setiap 


»-a gcontd 
CI-M dia 
Ei-M .gnome2 
B-O .gaim 
-O Documents 
B-0 .acrobat 
@-O thumbnails 
(2-9 .gnome-desktop 
(-O .xemacs 
H-0 jedit 
B-O .nautilus 
.@ jdiskreport 
@-O java 
H-9 .metacity 
@-O public. html 
-M9 .gphoto 
@-G .gnome 
Ka-M3 jmplay 
GI-M .netscape 
(H-9 .gnome2-private 
G-M .netscape6 
Ns) gpilotd 
H-M themes 
@-O .9streamer 
(GO Trash 
@ icons 


Bie FO BsnovFies 


evolution 


File sizes in nop 


Other 


staroffice7 
2.4 MB 


@ 2003 JGoodies Karsten Lentzsch 


4 jDiskReport. 


bagian dari diagram dapat diklik untuk 
informasi yang lebih detail. Jelasnya, setiap 
bagian dari direktori yang klik akan kembali 
ditampilkan dalam diagram baru. 

Bagi Anda yang sedang mencari file-file 
apa saja yang paling banyak mengonsumsi 
disk, sebuah laporan top 100 disertakan. 
Hasil dari Top 100 tersebut ditampilkan 
dalam sebuah tabel yang sangat detail. 
Pada kenyataannya, tidak hanya file-file 
paling besar saja yang bisa dilaporkan. 
Anda juga bisa meminta jDiskReport untuk 
mencatat file-file paling lama atau file-file 
paling baru. Pokoknya, semuanya tercatat 
rapi. Tak ada yang bisa bersembunyi. 

Laporan lain yang dapat diberikan 
kepada kita adalah distribusi ukuran file dan 
direktori. Ditampilkan dalam berbagai 
diagram seperti pie dan batangan, Anda 
dapat melihat total ukuran yang dikonsumsi 
untuk file-file berukuran tertentu. Hal ini 
merupakan fitur yang luar biasa menarik. 
Andaikata Anda ingin mengetahui berapa 
saja ruang kosong yang dikonsumsi oleh 
file-file berukuran kurang lebih 1 sampai 4 
MB, maka fitur ini bisa Anda gunakan. 
Seperti fitur sebelumnya, Anda juga bisa 
melihat laporan ini dalam bentuk tabel. 

Ingin sesuatu yang baru? Ada. Aplikasi 
ini mampu menampilkan distribusi waktu 
modifikasi di disk kita. Sebagai contoh, kita 
bisa melihat berapa ukuran file yang 


www.infolinux.web.id 


PS @) 10:07 PM do -N 


dimodifikasi hari ini, kemarin, minggu lalu, 
bulan lalu, sampai lebih dari 10 tahun yang 
lalu. Menarik sekali, bukan? Dan seperti 
fitur sebelumnya, Anda bisa melihat laporan 
ini dalam berbagai diagram dan tabel. 

Distribusi tipe file juga dapat disajikan. 
Dengan demikian, Anda bisa mengamati 
file-file tipe apa saja yang menjadi anggota 
disk Anda. Apakah MP3, WEB, file-file 
aplikasi produktivitas, ataupun tipe-tipe 
lainnya. Dengan menggunakan diagram pie, 
laporan ini akan terlihat lebih jelas. 

Sebenarnya, aplikasi ini sangat cocok 
digunakan untuk auditing. Sebagai contoh 
untuk komputer-komputer di kantor. Anda 
dapat saja memeriksa distribusi tipe file di 
suatu komputer untuk melihat apa saja isi 
dari suatu komputer, tentunya, setelah 
mendapatkan izin atau mengacu pada 
peraturan tertentu. Bila berisikan MP3 
semuanya, tentu saja ada yang tidak beres. 

Dengan menggunakan jDiskReport, 
proses audit dapat berlangsung dengan 
sangat cepat. Selain itu, karena aplikasi ini 
ditulis dengan bahasa Java, kita dapat 
menjalankannya diberbagai platform, tidak 
harus Linux. Yang penting, mendukung 
Java. 

Tampilan aplikasi ini disajikan dengan 
sangat menarik. Fungsinya pun luar biasa. 
Aplikasi kecil, dengan fungsi besar!A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX JUNI 2004 27 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


Untitled1 - StarOffice 7 


File Play View Content Help 


Ooo — 


OA 


Sun JDS 
Release 2 (2004) 


DISTRO DESKTOP 


Sifat: Komersial 

Lisensi: Bermacam-macam 
Pengembang: Sun Microsystems Inc. 
Situs web: http://www.sun.com 


software, including fant technology, is copyrightd 
licensed from Sun suppliers. Sun, Sun Microsys 
logo and Java are trademarks or registered tra 
Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other cou 
SPARC traclemarks are used under license and 4 


tradeemarks or registered tradlemarks of SPARC Jl Cipinto: Ma NN 11 @ 


Commercial Software - Government Users Subje 
Standard License Terms and Conditions. 


Copyright @ 2003 Sun Microsystems, Inc. Tous droits 
reserves. Distribu8 par des licences gui en restreignent 
Jutilisation. Le logiciel detenu par des tiers, et gui comprend 


£ 


AAA 


microsystems Java 


apa dr sc -AuUscn tu 


ahun lalu, distro Linux untuk desktop 

bertambah satu lagi: Sun Java 

Desktop System dari Sun Micro- 
systems Inc. Produk ini dibangun berdasar- 
kan distro SUSE, yang telah merajai dunia 
desktop selama bertahun-tahun. JDS adalah 
salah satu bagian dari sistem lengkap Sun 
Java System. 

Kehadiran pertamanya, versi 2003, 
termasuk stabil dan lengkap. Begitupun 
dengan versi terbarunya, yang kita bahas 
kali ini. JDS terbaru ini juga datang dengan 
program kunci yang sama, namun berhasil 
datang lebih baik dan sekaligus memperbaiki 
kekurangan yang ada pada versi sebelum- 
nya. Selain itu, JDS ini juga datang dengan 
akses Sun Java System Instant Messaging 
demo. 

Pada instalasi defaultnya, Anda akan 
mendapatkan program-program yang siap 
untuk membantu Anda bekerja sehari-hari. 
Termasuk paket office populer: StarOffice 7. 
Produk yang satu ini pun telah disempurna- 
kan dan datang sebagai Product Update 2. 
Karena sama-sama dari Sun, kita bisa yakin 
bahwa pemaketannya dan kompatibilitasnya 
sangat baik dengan JDS. StarOffice, yang 
memiliki banyak keunggulan dibandingkan 
dengan OpenOffice.org, dapat dijalankan 
dengan sangat cepat dan stabil. 

Selain StarOffice, JDS datang dengan 
Evolution yang telah disesuaikan dengan 
JDS oleh Sun. Evolution dapat Anda 
gunakan untuk mengatur e-mail dan 
kesibukan-kesibukan Anda, sambil 
mendapatkan sari berita dari berbagai 
sumber. Untuk ber-Internet ria, Evolution 
juga didampingi oleh Mozilla. 


28 InroLINUX JUNI 2004 


———— “2 Totem 
Page II 


Launch Mera) o: 


& Sun Java Desktop System. 


Ada satu perbaikan yang luar biasa pada 
Mozilla dibandingkan dengan JDS 
sebelumnya, yaitu theme JDS. Di JDS 
sebelumnya, Mozilla datang dengan theme 
BluePrint Beta dengan tujuan unifikasi 
tampilan dengan aplikasi GNOME lainnya. 
Namun, sepertinya kurang mulus. Kali ini, 
Mozilla datang dengan theme JDS dan 
sangat berhasil memperlihatkan tampilan 
sejenis dengan aplikasi JDS lainnya. Perlu 
diketahui bahwa Mozilla telah dilengkapi 
dengan plugin untuk menjalankan 
Macromedia Flash, membaca file PDF dan 
dapat menjalankan applet Java. 

Selain ketiga aplikasi canggih tersebut, 
JDS memaketkan berbagai teknologi yang 
sudah tidak diragukan lagi kepiawaiannya. 
Mulai dari GNOME (yang telah dimodifikasi), 
Java, dan berbagai hal lainnya. Kernel yang 
datang bersamanya juga telah mendukung 
memori sangat besar. Jadi, siap digunakan 
oleh pengguna desktop manapun. 

Bagaimana dengan multimedia? Sangat 
diperhatikan! Java Media Player telah 
diperbaiki sehingga lebih stabil. Untuk 
integrasi dengan GNOME, Totem yang 
datang sebagai media player tambahan juga 
menggunakan Gstreamer dan dapat berjalan 
dengan sangat mulus. Pada kenyataannya, 
apapun keinginan Anda menikmati multime- 
dia, Anda mendapatkannya di JDS. Mulai 
dari MP3 sampai DVD! 


www.infolinux.web.id 


Bagi Anda yang telah merasakan 
kestabilan JDS 2003, Anda bahkan akan 
lebih terkejut bahwa segala sesuatu 
dikerjakan dengan lebih terstruktur dan rapi 
dirilis kali ini. Sekarang, hanya ada satu 
menu aplikasi di main menu: Applications. 
Tidak ada lagi Extras. Aplikasi-aplikasi yang 
dulunya merupakan extras, kini telah 
diintegrasikan ke dalam Applications dan 
disusun berdasarkan kategorinya. 

Kemudian, modul-modul Control Panel 
YaST yang dulunya sempat bercampur 
dengan aplikasi lain di Applications (System 
Tools, kini telah dikelompokkan sebagai 
Applications | System Tools (Administration. 
Modul-modul control panel lain di Prefe- 
rences juga telah disusun lebih rapi. 

Satu hal yang paling dirasa 
menyenangkan ketika menggunakan JDS 
adalah semuanya hampir terasa begitu 
responsif. Sebagai pengguna desktop, apa 
yang kita inginkan adalah responsif yang 
tinggi ketika kita ingin melakukan sesuatu, 
dan JDS mengerti keinginan kita. 

Selain mendapatkan interoperabilitas (di 
antaranya mampu bekerja dengan Windows 
dan UNIX), Calender, e-mail, messaging, 
integrasi Java dan Produktivitas, kita akan 
merasa aman karena perbaikan dilakukan 
terus menerus, dan mendapatkan upgrade 
gratis selama satu tahun!A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


XVKBD 2.5a 


Bi xukbd.sxw - 
Elle Edit View Insert Format Tools Window Help 


StarOftice 7 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


/home/nop/temp/writing/now/ulasan/sortware/xvk.xl | 1S) (3 | 


(Default xi Iimbus Roman ny )i2 x| BB 


IE 


mini, misalnya pada dkran 220x190 pixel. 


VIRTUAL KEYBOARD 


Sifat: Free Software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Tom Sato 

Situs web: http://member.nifty.ne.jp/ 
tsato/xvkbd/ 


pabila Anda memperhatikan 

beberapa rilis Windows sebelum- 

nya, bisa diamati bahwa banyak 
sekali program virtual keyboard untuk rilis- 
rilis Windows tersebut. Microsoft bahkan 
memaketkan sendiri virtual keyboard di 
dalam rilis Windowsnya. 

Dengan virtual keyboard, seseorang 
dapat menekan tombol-tombol keyboard 
menggunakan tombol mousenya. Wajar 
saja, karena virtual keyboard sendiri adalah 
aplikasi yang tampilan dan fungsinya 
mewakili sebuah keyboard. Sangat berguna 
dalam beberapa kesempatan. 

Di Linux, sebenarnya, kita juga memiliki 
aplikasi serupa. Bahkan, sudah matang 
sejak beberapa tahun lalu. Salah satu yang 
cukup berguna dan memiliki fitur lengkap 
adalah xvkbd, yang dibuat oleh program- 
mer Jepang. 

Demikianlah namanya, xvkbd. Nama 
tersebut tidak neko-neko dan langsung 
mencerminkan fungsinya. Sampai versi 
2.5nya, aplikasi ini memiliki banyak 
perkembangan. 

Apa saja yang fitur yang datang 
bersama aplikasi ini? Pertama-tama, xvkbd 
bisa diatur untuk mengganti ukurannya. Hal 
ini sekilas terdengar sepele, namun memiliki 
dampak yang penting. Seperti diketahui, 
virtual keyboard memungkinkan kita untuk 
menggantikan keyboard di sistem yang 
tidak dilengkapi dengan keyboard seperti 
kiosk atau handheld. Pada sistem dengan 
layar kecil, tentunya tidak muat untuk 
menampilkan keseluruhan xvkbd dalam 
ukuran default. Aplikasi ini bisa diminta 
untuk tampil lebih mini, misalnya pada 
ukuran 220x90 pixel. 


apadgrs3e-ADtceE 


Sofrefra ca) se enfen en) snfenesial Seto 
SEAiHaASBAABBNS 


| DOBokabibeni 
. Contot | la bae TE DE ES TE TE ES IE Return 
 BSGOodokka — 


Selain itu, berbagai layout keyboard juga sudah didukung. Bahkan, sejak versi 2.1, 
aplikasi ini mampu mengubah layout keyboard walaupun program sedang dijalankan. 
Layout default adalah layout US. Beberapa layout lain yang didukung diantaranya 
Belgian, Danish, French, German, Icelandic, Italian, Japanese, Norwegian, Portuguese, 
Spanish, Swedish, Swiss, UK, Latin-1, Small Keyboard (cocok untuk PDA), hebrew, 
Greek, Turkish dan Slovene. Sejak versi 2.1 pula, xvkbd mendukung word completion. 


Lebih jauh lagi, xvkbd tidak hanya jalan di X11R6, melainkan juga berjalan di X11R5S. 
Dan, untuk menggunakannya, Anda tidak perlu menginstall berbagai pustaka tambahan 


xvkbd (v2.5a) 


pari 
aa ——— er ———— 


Olx 


terinstall apabila Anda 


ystem, aplikasi ini juga 
In. Hal ini dimungkinkan 
demikian, apabila Anda 


Os OJO LKONP 


Mgnop@nop:. Jb 32 xvkbd - Virtu 
#7 xvkbd.sxw 


1610412004 


jav oo RS), 


& XVKBD. 


Selain itu, berbagai /ayout keyboard juga 
sudah didukung. Bahkan, sejak versi 2.1, 
aplikasi ini mampu mengubah layout 
keyboard walaupun program sedang 
dijalankan. Layout default adalah layout US. 
Beberapa layout lain yang didukung di 
antaranya Belgian, Danish, French, 
German, Icelandic, Italian, Japanese, 
Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, 
Swiss, UK, Latin-1, Small Keyboard (cocok 
untuk PDA), hebrew, Greek, Turkish, dan 
Slovene. Sejak versi 2.1 pula, xvkbd 
mendukung word completion. 

Lebih jauh lagi, xvkbd tidak hanya jalan 
di X11R6, melainkan juga berjalan di 
X11R5. Dan untuk menggunakannya, 
Anda tidak perlu menginstal berbagai 
pustaka tambahan karena program ini 
dibuat dengan pustaka Xaw, yang sudah 
terinstal apabila Anda menginstal X 
Window. 

Selain itu, karena bekerja sesuai dengan 
prinsip X Window System, aplikasi ini juga 
dapat digunakan untuk menggantikan 
keyboard di komputer lain. Hal ini 
dimungkinkan karena tersedia fasilitas 
untuk me-remote ke display lain. Dengan 
demikian, apabila Anda memiliki beberapa 
komputer yang masing-masing menjalankan 
Linux lengkap dengan GUl-nya, maka Anda 
dapat me-remote komputer-komputer Anda 
dengan aplikasi ini. 


www.infolinux.web.id 


Menariknya, aplikasi yang satu ini 
rupanya sangat configureable. Bayangkan 
saja, mulai dari kompleksitas tampilan 
sampai fungsi-fungsi advanced dapat 
dikontrol dan dikustomisasi oleh pengguna. 
Dokumentasi untuk kostumisasi juga 
tersedia dan dengan mudah dapat 
dimengerti. 

Untuk mengostumisasi, Anda dapat 
melakukannya dengan berbagai cara. Cara 
yang paling cepat adalah dengan 
memberikan opsi command line ketika 
menjalankan program ini. Yang kedua 
adalah dengan mengutak-atik file 
konfigurasi, dan yang ketiga adalah dengan 
menggabungkannya dengan konfigurasi 
sesi X. Cara lain, seperti pengaturan 
variabel environment juga dapat dilakukan. 
Benar-benar luar biasa. 

Tampilannya sendiri sangatlah 
sederhana. Anda tidak akan menemukan 
warna-warna indah di aplikasi ini. Sebagai 
gantinya, Anda akan menemukan sebuah 
window kecil persegi panjang, dengan 
tombol-tombol di dalamnya yang 
peletakannya mirip dengan keyboard. 
Warna yang mendominasi adalah seperti 
warna keyboard pada umumnya. 

Segeralah download dan jalankan 
aplikasi ini. Umumnya, xvkbd telah 
dimasukkan ke berbagai distro.& 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX JUNI 2004 29 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Hasil Tes dan Ulasan Game 


: PN TAN Ta LI TN 
Martian Memory Bs Si Li 


3 Martian memory «2» 


Sifat: Free Software 

Lisensi: GPL2 

Pengembang: Santiago Radeff 
Situs web: http://dradragontech. 
sourceforge.net 


pakah Anda senang melatih 

ingatan Anda? Atau, apakah 

Anda senang memainkan memory 
game di Timezone? Kalau ya, maka 
memory game yang satu ini pasti menarik 
perhatian Anda. Game yang satu ini pantas 
dinobatkan sebagai salah satu memory 
game terbaik yang pernah ada. Dengan 
sering berlatih permainan yang satu ini, 
Anda memiliki kesempatan lebih besar 
untuk mendapatkan tiket sebanyak- 
banyaknya di Timezone melalu permainan 
memory game. Pengamatan dan ingatan 
Anda pun akan menjadi lebih baik. 

Ketika kali pertama game ini dijalankan, 
tidak banyak menu yang ditampilkan. Game 
ini tidak memiliki banyak pengaturan. 
Sebuah high score list tersedia bagi Anda 
yang memiliki ingatan dan daya respon 
paling baik. 

Berbeda dengan permainan memory di 
Timezone, di mana Anda diberikan 
kesempatan untuk melihat semua gambar 
yang ada dalam waktu tertentu kemudian 
diminta untuk menyebutkan kembali posisi 
gambar yang bersesuaian, game ini 
menggunakan cara menebak pasangan 
gambar untuk menguji ingatan Anda. 

Pertama-tama, Anda akan menjumpai 
32 kartu tertutup yang disusun dalam 4 
baris, dengan masing-masing baris berisikan 
8 kartu. Anda dapat membuka semua dari 
kartu tersebut. Kartu akan terbuka dalam 
periode yang sangat singkat, sekitar 1 
detik. Tugas Anda adalah membuka 
pasangannya sebelum salah satu kartu 
menutup kembali. Jadi, yang diuji bukan 
hanya bagaimana Anda bisa mengingat 
lokasi satu pasang gambar, tapi juga 
seberapa cepat Anda membuka keduanya 
sekaligus. Untuk memudahkan, apabila 


30  InroLINUX JUNI 2004 


& maruan NEUMNY 


IL 


1g 


CE LEKETT Ts 


& Martian Memory. 


suatu pasang gambar telah terbuka, maka 
pasangan tersebut akan terbuka terus. 

Anda bisa memilih sendiri pola permainan 
Anda. Bisa saja Anda membuka semua 
kartu berkali-kali untuk mendapatkan peta 
gambar di ingatan Anda. Kemudian, secara 
perlahan, Anda membuka pasangan kartu 
tersebut. Atau, bisa saja Anda mengguna- 
kan berbagai cara lain sesuai dengan cara 
Anda sendiri. Namun, apapun caranya, Anda 
harus berurusan dengan waktu. Waktu 
berjalan terus dan pada akhirnya, Anda 
harus menyelesaikan permainan secepat 
mungkin. 

Konsep permainan ini cukup sederhana. 
Permainan tebak-tebakan berumur sangat 
tua. Lalu, apa saja keistimewaan game ini? 
Yang pertama-tama barangkali adalah 
suaranya. Suara yang disertakan dalam 
permainan ini sangatlah menarik. Bunyi- 
bunyian ketika mouse diklik ataupun suara 
latarnya cukup sesuai dengan tema 
permainannya. Suara yang diperdengarkan 
akan memacu ketika untuk lebih semangat 
dalam menemukan 16 pasang yang 
tertutup dan tersebar tersebut. Tentunya, 
suara yang menarik tersebut kadang- 
kadang juga dapat menjadi pisau bermata 
dua. Di satu sisi menghibur, di satu sisi 
mengacaukan konsentrasi kita. Jadi, 
berhati-hatilah. 

Selain suara, grafis game ini juga 


www.infolinux.web.id 


berhasil ditampilkan dengan sangat 
menarik. Mulai dari awal permainan ketika 
menu-menu ditampilkan sampai ketika kita 
menyelesaikan permainan ini, semuanya 
disajikan dalam grafis yang cukup 
memukau. Gambar-gambar yang digunakan 
dalam setiap kartu juga menarik. Secara 
keseluruhan, grafis game ini dapat 
dikatakan sangat baik. 

Namun, pembuat game ini rupanya 
mencoba melakukan berbagai hal agar 
konsentrasi Anda selalu terganggu. Mulai 
dari suara yang dibahas sebelumnya, 
sampai berbagai animasi latar yang 
dilengkapi dengan berbagai warna. Kadang- 
kadang, warna animasi latar mirip dengan 
warna gambar di kartu, sehingga tak jarang 
konsentrasi terpecah. 

Selalu gunakan cara khas Anda. Dan 
pelajarilah cara menyelesaikan yang lebih 
baik lagi. Usahakan untuk menyelesaikan 
satu permainan dalam waktu sesingkat 
mungkin. Ajak rekan Anda untuk berlatih, 
buat kompetisi dan jadi yang terbaik. 


AAdbekMAMIMAN Pengujian Linux 
cocok dimainkan oleh Ela 


siapa saja. Anak kecil Efek Suara 415 
sampai pengguna Grafis 4/5 
Fitur 415 


komputer usia lanjut, 


menggunakan Linux. 4 
Noprianto #LINUX Rating 


hopranto@intolnwx.co.id) “#9 LI 415 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Pachi el Marciano 


Pachi el marciano «2» 


Sifat: Free Software 

Lisensi: GPL2 

Pengembang: Santiago Radeff 
Situs web: http://dradragontech. 
sourceforge.net 


agi Anda yang pernah memainkan 

game-game lama seperti Manic 

Miner, Jet set Willy, dan game- 
game lain dari era tahun 80-an, game yang 
satu ini pasti akan menarik perhatian Anda. 
Walaupun mengambil tema permainan 
zaman kuno, tampilan game ini jauh lebih 
menarik, dengan gambar-gambar dan 
ekspresi yang lucu, serta datang dengan 
suara yang menggemaskan. 

Game yang satu ini merupakan game 
arcade dan dibagi dalam beberapa level. 
Dan sama seperti game-game sejenis 
lainnya, Anda dapat mengatur tingkat 
kesulitan sebelum memainkannya. 

Tujuan dari permainan ini sederhana 
saja. Anda harus mengumpulkan berbagai 
objek dalam satu level, sebelum pada 
akhirnya pintu ke level berikutnya akan 
terbuka dan siap mengantarkan Anda ke 
permainan yang lebih susah dan 
menantang. Kumpul-mengumpulkan objek- 
objek akan terasa sangat mudah apabila 
Anda masih berada dalam level pertama. 
Anda hanya perlu berjalan ke sana ke mari, 
lompat sedikit, merangkak, dan pintu pun 
terbuka. Ada musuh yang berterbangan ke 
sana ke mari dan pada level pertama, 
musuh dapat dihindari dengan mudah. 

Pada level-level berikutnya, ada saja 
rintangan yang harus Anda hadapi. Mulai 
dari objek yang tersembunyi, objek yang 
diletakkan di lokasi tinggi atau yang susah 
terjangkau, sampai musuh yang semakin 
cepat berterbangan dan selalu memburu 
Anda. 

Satu hal yang menambah daya tarik 
game ini adalah lokasi permainannya. Anda 
akan memulai permainan ini dari sebuah 
kuburan. Dan musuhnya adalah hantu-hantu 
putih yang berterbangan. Sangat 


Hasil Tes dan Ulasan Game 


CEPAT -: 


& Pachi el Marciano. 


menakutkan, apalagi jika dimainkan sendirian 
di malam hari ketika lampu dimatikan. 

Seberani apapun Anda, jangan pernah 
untuk menantang musuh yang sedang 
berterbangan tersebut. Karena, dengan 
sebuah kapak tajam yang selalu 
dibawanya, dengan mudah Anda akan 
terluka. Gunakan kecerdikan Anda. Ketika 
hantu-hantu tersebut berterbangan ke arah 
lain, segera kumpulkan objek-objek 
berharga. Terkadang, Anda harus 
melompat untuk menghindari musuh Anda. 
Usahakan Anda melakukannya dalam 
timing yang tepat karena lompatan Anda 
sebenarnya tidak cukup tinggi dan lama 
untuk menghindari musuh dengan mudah. 

Sebelum memainkan game ini, bacalah 
cerita yang melatarbelakangi game ini. 
Semuanya disajikan dengan menarik. 
Beberapa tip dan trik juga disediakan agar 
Anda dapat melalui berbagai level dengan 
mudah. 

Game ini datang dengan tampilan yang 
sangat menarik. Tampilannya mungkin 
tidak menyeramkan dan realistis seperti 
halnya game-game terbaru di Windows. 
Tapi, paling tidak, grafik yang datang 
bersamanya cukup halus. Tidak detail, 
namun masih sangat menarik. Sebagai 
contoh, ekspresi Anda ketika sedang 
merangkak akan terlihat begitu 
menggemaskan. Lalu, apabila Anda berlari, 


www.infolinux.web.id 


maka ekspresi Anda akan sangat 
menggoda. Persis yang ditampilkan dalam 
kebanyakan film kartun. 

Pokoknya, walaupun tema yang diangkat 
sangat sederhana dan konsepnya juga 
sangat sederhana, grafiknya bisa membuat 
Anda betah memainkan game ini cukup 
lama. Game ini juga bisa dimainkan dalam 
modus full screen ataupun modus window. 

Selain itu, game ini juga datang dengan 
suara yang sangat menarik. Semua suara 
yang disertakan sangatlah menggemaskan. 
Mulai dari suara menu game, suara latar, 
sampai suara ketika ketika berhasil 
mengumpulkan objek-objek berharga atau 
suara-suara ketika Anda bertabrakan 
dengan hantu. Hanya ada beberapa suara 
yang terdengar menyeramkan. 

Secara keseluruhan, game ini mampu 
untuk merealisasikan ide cerita sederhana 
menjadi game yang menarik untuk 
dimainkan. Game ini juga dapat dimainkan 
oleh semua umur. Mulai dari anak-anak 
kecil yang mulai berkenalan dengan 


ear 


pekerja kantoran yang 


penat dengan Efek Suara 5/5 
kegiatan sehari-hari. — Grafis 415 
Sederhana, namun —— Fitur 415 
menarik.A 

Noprianto ILINUX Rating 


(noprianto @infolinux.co.id) MENN// 415 


InroLINUX JUNI 2004 31 


Kisah Suka Duka Bersama Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Mencintai Setelah 


Mendalami 


Pepatah Jawa “ witing tresno jalaran kulino” yang maknanya kurang-lebih 
“Cinta tumbuh karena terbiasa,” rupanya juga berlaku bagi seorang wanita 
aktivis dan administrator Linux, Nur Aini Rakhmawati alias Iin. Berikut ini 
penuturan lin kepada /nfoL/NUX melalui jalur komunikasi e-mail. 


ertama saya mengenal komputer 

ketika kelas 3 SD, Bapak saya 

membelikan sebuah komputer IBM 
XT. Itupun hanya sebatas perintah dir dan 
memainkan game. Namun saat itu, saya 
tidak begitu tertarik untuk menggeluti dunia 
TI. Cita-cita saya waktu itu ingin menjadi 
dokter ahli kandungan. 

Cita-cita menjadi dokter akhirnya goyah, 
ketika kelas 2 SMA, Emen sepupu saya 
datang dari Jakarta. Dia seorang administra- 
tor sistem komputer. Dia sering otak-atik 
komputer di depan saya, menyangkut 
hardware maupun software, sehingga saya 
mulai tertarik untuk mengikutinya. Bisa 
dikatakan saya sering merusakkan komputer 
di rumah akibat dari keusilan saya. 

Sejak itu, saya semakin tertarik untuk 
melanjutkan kuliah di informatika, walaupun 
ibu saya tidak menyetujuinya. Beliau 
menginginkan saya kuliah di kedokteran 
karena bisa mewarisi buku kakak-kakak 
saya. Tapi bagaimana lagi, hati terlanjur 
jatuh cinta dengan dunia TI. 


Awal mengenal Linux 

Pertama masuk kuliah, saya sama sekali nol 
tentang Linux. Seperti orang pada 
umumnya, saya hanya mengenal DOS dan 
Windows. Pada semester 1 saya pernah 
memakai putty ssh untuk membuat 
program dengan bahasa C, memakai gcc 
dengan editor vi. Tapi, saya tidak tahu itu 
bagian dari Linux. Saya kira itu software 
seperti Turbo C. 

Akhir semester 4 saya mencoba 
menginstalasi Linux di komputer sendiri 
sebagai persiapan praktikum sistem operasi 
di semester 5. Saya adalah orang yang 
tidak ingin tergantung dengan lab. Sehingga 
jika ada tugas atau praktikum yang 
membutuhkan software khusus, saya 
selalu berusaha menyediakannya di rumah. 


32 InroLINUX JUNI 2004 


Hal ini saya lakukan supaya tugas saya bisa 
terselesaikan dengan baik tanpa harus di 
lab, apalagi kalau sampai menginap. 

Pada saat itu, saya hanya tahu untuk 
instalasi Linux harus ada partisi kosong. 
Dan yang saya instalasi adalah Turbo Linux. 
Namun tidak berhasil, saya tidak tahu 
kenapa. Karena itu saya coba pinjam CD 
Red Hat, Slackware dan SuSE, dan 
kemudian saya coba instalasi lagi. Dalam 
menginstalasi Linux tersebut, saya 
melakukannya sendiri tanpa panduan buku 
sehingga saya hanya membaca keterangan- 
keterangan yang ada di layar. Kalau tidak 
paham maksudnya, saya tekan Enter saja. 

Saya berpikir itulah default-nya. Kalau 
distro tersebut tidak bisa terinstalasi, saya 
ganti distro lain. Hal itu saya lakukan 
berulang-ulang sampai berhasil terinstalasi 
meskipun dengan konfigurasi asal-asalan, 
yang penting bisa gcc. 


Tawaran sebagai admin 
Linux 

“Dik lin mau jadi admin ya?” Begitu yang 
dikatakan beberapa admin Labprog 
(Laboratorium Pemrograman) kepada saya 
pada saat semester 6. Mereka itu Mas 
Rizki, Mas Kendy, dan Mas Aby. Saya tidak 
yakin mereka memilih saya. Masalahnya 


Riwayat Singkat Nur Aini Rakhmawati 


saya itu wanita dan tidak terlalu mengerti 
jaringan, serta kemampuan komputer yang 
tidak secanggih mereka. Pada saat itu 
belum ada admin yang wanita. Jadi saya 
sempat ragu-ragu. 

Mereka berusaha menyakinkan saya 
bahwa admin wanita itu dibutuhkan untuk 
mengurusi user wanita agar mahasiswi 
informatika tidak sungkan jika bertanya, 
dan agar mampu meningkatkan kualitas TI 
mereka. Sebelum angkatan saya, terbentuk 
kesan bahwa mahasiswi itu tidak bisa 
memprogram apalagi mengurusi jaringan. 
Kadang yang membuat saya prihatin, ada 
dosen yang mengatakan mahasiswi bagian 
dokumentasi saja, dan yang memprogram 
mahasiswanya. 

Akhirnya saya mau menjadi admin 
Labprog bersama 7 orang teman laki-laki. 
Untuk mengesahkan kami menjadi admin 
diadakan rapat pelantikan dan pembagian 
tugas. Di ruangan tersebut terdapat sekitar 
15 hingga 20 orang. Semua laki-laki kecuali 
saya. Di hati timbul keraguan lagi, karena 
terus terang saya kaget melihat laki-laki 
sebanyak itu. Ketika ditanya ulang tentang 
kesediaan saya. Saya mengatakan tidak 
bersedia karena melihat semuanya laki-laki. 
Kemudian mereka mulai menyakinkan saya 
lagi. 


Wanita yang lahir di Pasuruan 20 Januari 1982 ini sedang menyelesaikan pendidikan 
sarjananya di Jurusan Teknik Informatika ITS Surabaya. lin, panggilan akrab Nur Aini 
Rakhmawati, saat ini bekerja sebagai administrator Linux di Lab Pemrograman dan 


CS-NET ITS. 


lin menekuni beberapa bahasa pemrograman komputer, seperti C, C4-4, Java, PHP, 
dan lain-lain. Aplikasi yang dikuasainya antara lain database Oracle dan MySOL, 
DNS, dan gmail. Distro Linux yang biasa ia gunakan adalah Debian, Red Hat, dan 


Mandrake. 


lin juga aktif di beberapa mailing list, salah satunya tanya-jawab@linux.or.id. Jika 
ingin berkenalan atau diskusi lebih jauh tentang Linux, Anda dapat mengirim e-mail 


ke khaulah@inf.its-sby.edu. 


www.infolinux.web.id 


Istimewa 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Belajar Linux bagi 
seorang wanita 
sebenarnya bukan 
masalah... 


Setelah berpikir ulang lagi, saya 
mengiyakan. Pembagian tugas mulai 
dibacakan satu per satu. Saya terkejut 
karena ditugasi menjadi admin Linux mail 
server bersama seorang teman. Saya 
berpikir Mas-mas ini aneh, saya ini belum 
bisa apa-apa kok sudah diberi Linux, mail 
server lagi. Tadi saya berpikir dijadikan 
admin Windows. Tapi saya sedikit lega 
karena mereka bilang akan mendampingi. 

Mula-mula mereka mengajari saya 
membuat sudo dan menambahkan user. 
Hanya bisa begini tiba-tiba saya diminta 
membuat domain controller. Saya bingung, 
domain controller itu makanan apa ya? 
Kemudian saya duduk di depan server dan 
mengetikkan perintah-perintah sederhana 
seperti Is, locate, cp, mv, dan lain-lain. Terus 
terang saya malu sekali karena mereka ada 
di belakang memperhatikan saya. 

Ini peristiwa yang membuat saya geli 
sampai sekarang. Setelah kejadian tersebut 
saya ingin mundur dari admin karena 
merasa minder tidak bisa apa-apa dan 
malah merepotkan sesama admin. Tapi 
atas saran seorang teman admin, saya 
disuruh mencoba sebulan lagi. 


Belajar sambil bekerja 
Alhamdulillah, Labprog mengadakan 
workshop instalasi Linux, sehingga saya 
menjadi tahu bagamana cara instalasi 
Linux yang benar. Setelah itu, saya 
mencoba menerapkannya di komputer 
rumah. Sejak itu saya mulai mencoba 
mengerti sistem Linux. Ketika saya sudah 
mulai bersemangat, Mas-mas yang 
katanya mau mendampingi saya, pergi 
untuk KP (kerja praktik). Terus terang pada 
saat itu saya sedih, karena diberi tanggung 
jawab mengelola server. Nanti kalau ada 
apa-apa tanya ke siapa? Untunglah mail 
server-nya dipindah ke CS-NET (Pusat TI 
Fakultas) dan adminnya diganti karyawan 
di sana. Akibatnya saya dipindahtugaskan 


untuk membantu server Linux lain di 
Labprog. 

Karena belum menguasai Linux, saya 
biasanya tidak berani langsung 
mencobanya di server, tapi saya coba di 
kos. Jika di kos bisa, baru saya ke server. 
Sayangnya, komputer saya tidak terhubung 
dengan jaringan. Jika ada error biasanya 
saya catat, kemudian di kampus saya cari 
solusinya di Google. Jika tidak ada, 
biasanya saya bertanya ke teman-teman 
lain. 

Kemudian mail server fakultas kembali 
dilimpahkan tanggung jawabnya ke admin 
Labprog, walaupun secara fisik server itu 
tetap di CS-NET. Saya kembali mengurusi 
mail server, namun hanya sebatas 
membantu Mas Aby dalam masalah user 
seperti user baru, guota yang penuh, 
menyalakan servis, dan hal-hal sederhana 
lainnya. Saya tidak terlalu berani 
mengotak-atik mail server ini, karena 
menyangkut banyak orang, apalagi server 
ini juga berfungsi sebagai server DNS 
fakultas. 

Namun ketika Mas Aby mulai sibuk 
dengan TA (tugas akhir) dan beliau 
mengatakan bahwa saya harus mulai 
mandiri, saya mencoba memberanikan diri 
untuk mengatasi masalah sendiri. Apalagi 
semester 6 saya sudah mendapat 
praktikum Jarkom (Jaringan komputer). Di 
praktikum ini saya dikenalkan dengan UML 
(User Mode Linux), sehingga saya dapat 
mencoba jaringan secara virtual di 
komputer kos. 


Wanita, Linux, dan 
jaringan 
Setelah berbulan-bulan bergaul dengan 
dunia Linux dan jaringan, saya mulai 
mencintai Linux dan menikmati 'ngoprek' 
terutama jaringan. Bahkan sekarang saya 
mengambil TA yang berhubungan dengan 
Linux dan jaringan yang berjudul “Semi Hot 
Standby Router Protocol pada PC Linux". 
Meskipun dosen koordinator TA heran, 
mengapa saya wanita mengambil judul 
seperti itu. 

Belajar Linux bagi seorang 
wanita sebenarnya bukan 
masalah selama dia tidak 


Kisah Suka Duka Bersama Linux 


berputus asa. Yang mungkin menjadi 
kendala adalah problem jaringan, karena 
waktu wanita tidak sepanjang laki-laki 
untuk di lab dan kantor. Apalagi kalau dia 
harus menjadi admin server. Pernah saya 
mengalami server bermasalah jam 20.30. 
Padahal batas waktu pulang jam 21.00. 
Atau ketika server kami bermasalah tapi 
kami harus mencari waktu di saat user-user 
jarang menggunakan server tersebut, yaitu 
pada malam hari. 

Untuk itu kita harus pandai menyiasati, 
dengan datang setelah sholat shubuh tapi 
malamnya di rumah sudah mencatat 
langkah-langkahnya. Karena itulah 
sebaiknya admin itu laki-laki dan wanita 
bergantian. Misalnya pada pagi dan siang 
wanita dan malamnya laki-laki. Bagi saya, 
wanita yang menginap di lab sebaiknya 
tidak dilakukan kecuali terpaksa. 

Saya bersyukur diberi kesempatan 
bekerja sebagai administrator Linux. Tidak 
semua orang bisa mendapatkan 
kesempatan ini. Terimakasih saya ucapkan 
untuk Pak Roy, Mas Hermono, dan seluruh 
admin Labprog yang telah membantu saya 
selama ini. Saya ingin membagi 
pengalaman dan ilmu kepada yang lain 
terutama kepada wanita. Saya 
mengharapkan ada komunitas TI wanita 
agar kami dapat saling berbagi cerita, 
pengalaman, dan ilmu tanpa bermaksud 
menyaingi laki-laki. Bagaimanapun secara 
naluri, bertanya kepada sejenis lebih sreg 
daripada kepada lawan jenis.A 
Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


260 Tip Linux 


inux kini telah puber. Seiring dengan 

perkembangan usianya, Linux kini 

jauh lebih matang. Banyak hal 
yang telah berubah. Linux yang dulu 
susah kini semakin mudah. Namun, di 
luar semua perubahan tersebut, ada satu 
yang pasti. Bahwa Linux adalah karya 
komunitas yang senantiasa beraneka- 
ragam dan dinamis. Keanekaragaman dan 
dinamisme tersebut menjadikan dunia 
Linux tetap luas. 

Tidak mungkin untuk menguasai 
keseluruhan dunia Linux. Namun, 
setidaknya, dengan saling berbagi 
pengetahun, kita dapat bekerja sebaik 
mungkin, dengan cara yang sepintar 
mungkin. Saling berbagi informasi dan tip 
adalah salah satu hal terindah di dunia 
Linux. 

Kini, menyambut kelahiran kernel 2.6, 
walaupun sedikit terlambat, kami ingin 
mempersembahkan 260 tip seputar dunia 
Linux. Kami mencoba untuk 
mengumpulkan tips dari berbagai distro, 
berbagai kategori penggunaan, 
administrasi dan pemrograman. Tips 
tersebut kami kategorisasikan, sehingga 
Anda dapat langsung menuju ke bagian 
yang Anda inginkan. Selamat membaca! 


34  InroLINUX JUNI 2004 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | 


Tips distribusi Linux 
(45 tip) 


Tips Red Hat Linux 

001 Di manakah terminal? Ketika 
bekerja dengan graphical user 

interface Red Hat, kita tidak dapat 

menemukan terminal di desktop. Apakah 

Red Hat datang dengan emulasi terminal 


di X? Ada. Temukan terminal di Systems 
Tools. 


002 Tweaking kernel. Red Hat 
Linux termasuk distro yang 
sangat peduli dengan teknologi di dalam 
kernel itu sendiri. Tak heran kalau RHL 
adalah distro yang cocok digunakan 
sebagai server. Apabila dirasa tidak 
cocok, Anda masih bisa mengubah 
beberapa parameter kernel sementara 
sistem berjalan dengan menjalankan 
aplikasi redhat-config-proc. 


003 Instalasi program. Instalasi 
program di Red Hat sangatlah 
mudah. Cukup ambil saja file .rpm yang 
diinginkan, dan berikan perintah berikut 


ini untuk instalasi paket rpm tersebut: 
rpm -ivh Xnama paket rpm» 


www.infolinux.web.id 


| Bisnis | Feature | Tutorial 


004 Melihat isi paket. Terkadang, 
kita ingin mengetahui file apa 
saja yang termasuk dalam suatu paket yang 
telah terinstall. Sementara, file .rpmnya 
sudah kita hapus. Cara termudah adalah 


dengan memberikan perintah berikut ini: 
rpm -g -filesbypkg Xnama paket» 


005, Mengganti tulisan login 
prompt. Untuk mengganti 
tulisan di login prompt, editlah file /etc/ 
issue. Untuk mengganti login prompt untuk 
jaringan, editlah file /etc/issue.net. Sebaik- 


nya, Anda membuat back-up terlebih 
dahulu. 


006 Memilih servis waktu booting. 
Secara default, Red Hat 
menjalankan cukup banyak servis pada saat 
booting. Ada servis yang benar-benar kita 
butuhkan, ada pula yang tidak kita 
butuhkan sama sekali. Jalankan servis 
seperlunya saja. Lakukan konfigurasi 
dengan menjalankan program redhat- 
config-services. 


007 Menggunakan APT di Red Hat 
Linux. APT sangat terkenal di 


Debian. Penggunaan APT menjadikan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


manajemen paket program menjadi sangat 
mudah. Anda bisa menggunakannya di Red 
Hat. Cukup download saja paket apt di 
apt.freshrpms.net. 


Tidak mau menggunakan 
bluecurve. Tidak senang 

dengan theme bluecurve dari Red Hat? 

Merasa bluecurve terlalu kaku? Anda 


berhak memilih. Carilah Theme di Prefer- 
ences, dan gantilah sesuai selera Anda. 


009 Konfigurasi jaringan. Jangan 
lakukan konfigurasi jaringan 
dengan menggunakan ifconfig dan route di 


Red Hat Linux. Untuk solusi yang lebih 
baik, jalankan redhat-config-network. 


010 Konfigurasi display. Ingin 
melakukan konfigurasi display 
dengan mudah? Jalankan saja redhat- 
config-video 


011 Apa yang harus dilakukan 
sementara Red Hat Linux 
sudah tidak dikembangkan lagi? Cobalah 
Fedora Core di http://fedora. redhat.com. 
Bagi perusahaan yang membutuhkan 


server, Anda mungkin membutuhkan Red 
Hat Enterprise Linux. 


SUSE Linux 

(kp) Restart KDM. Ingin me-restart 
KDM? Anda tidak akan 

menemukan /etc/init.d/kdm dengan 

demikian, Anda tidak dapat menjalankan / 


etc/init.d/kdm restart. Sebagai gantinya, 
jalankanlah perintah berikut: 
letc/init.d/xdm restart 


OXEJ Menjalankan modul YaST. 
Anda tidak harus menjalankan 
YaST hanya untuk menjalankan salah satu 
modulnya. Anda bisa langsung meminta 
YaST untuk memanggil modul tertentu. 
Sebagai contoh, perintah berikut dilakukan 
untuk konfigurasi jaringan: 

Isbin/yast network 


014 Lokasi mount cdrom. SUSE 
meletakkan mount point untuk 
CDROM di /media/cdrom. SUSE tidak 
meletakkannya di /mnt. 


SE Lokasi direktori informasi per 
paket. Ingin membaca 
informasi yang datang bersama paket? 


Arahkan file manager Anda ke /usr/share/ 
doc/packages!. 


016, Booting nongrafikal. Tidak 
senang dengan booting grafikal 
default SUSE? Editlah /boot/grub/menu.Ist 


dan gantilah splash —silent dengan 
splash — off. 


017 Mengganti theme booting. 
Theme untuk booting grafikal 


disimpan di /etc/bootsplash. 


018 Alias-alias berguna. SUSE 
Linux 9 sangat memperhatikan 


260 Tip Linux 


pengguna yang baru berpindah dari dunia 
MSDOS. Coba saja ketikkan sys, a: atau c:. 


(Lk) Lokasi penyimpanan program 
lokal. SUSE secara otomatis 
membuat direktori bin di dalam home 


directory Anda. Gunakan direktori tersebut 
untuk menyimpan program-program lokal. 


(yi) Petunjuk lokasi file startup. 
Sebelum memahami proses 
booting SUSE, sebaiknya, bacalah terlebih 
dahulu file /etc/init.d/README. 


021 Dial-up di SUSE. Jangan cari 
Kppp di SUSE. Sebagai 
gantinya, kita dapat menggunakan tool 
Kinternet untuk dia-up. Setelah dijalankan, 
Kinternet akan muncul di panel. Klik sekali 
akan membuat Kinternet melakukan dial- 
up. Tentunya, konfigurasi harus dilakukan 
terlebih dahulu. Jalankan YaST, dan carilah 
modem, atau jalankan: 

Isbin/yast2 network 


(yp3 Mengaktifkan DMA. Aktifasi 
DMA pada harddisk akan 
meningkatkan performa sistem secara 
keseluruhan. Pastikan Anda telah 


mengaktifkan DMA. Jalankan YaST, dan 
carilah Hardware |IDE DMA Mode. 


023 Konfigurasi mouse. Untuk 
konfigurasi mouse, bukalah 
YaST dan carilah Hardware (Select Mouse 
Model. 


|@ YasT Controi c nop YaST2@nop 
(2 YaST) € USE (2 YasTt) SuSE 
Here, specily which system services should '— Runlevel Editor: Services 
Sottw: be started. 
png Cotwara Change Source of Pa Install and Remove @ Simple Mode O Expert Mode 
Installation WI) Sottware Ontne Update Warning! The runlevel editor Is an expert 
Pa tool, Only change settings if you know what Service Enabled Description 
| Hardware ou are doing, otherwise your system might 
ye 9, y 
not function properiy afterwards. la - 
5 Patch CD Update System Update ISuSEfirewall2 init No SuSEfirewall2 phase 1 
mn Network Devices 'Activate staris the selected service and (SuSEfirewall2 setup No SuSEfirewall2 phase 2 
FT Penunernaenar At lacpid Yes Listen and dispatch ACPI events from the kernel 
them to start at system boottime. Likewise, — Jalsasound Yes Loading ALSA drivers and store/restore the current setting 
(&) Network Services Deactivate stops services that depend ona — Japache2 No Apache2 hitpd 
3 given service and the service itself and ata No Start AT batch job daemon 
disables their start at system boot time, autos No Start the autofs daemon for automatis mounting of filesystems, 
(Security and Users Ta Pan NA oputregd Yes cpufregd daemon providing CPU clock control 
Maa 1 aa aa ro Yes ron job service 
PI Naa ba aa lcups Yes Start CUPS printer daemon 
Pe yatern : lesound No Sound daemon with network support 
toset Yes Framebutfer setup 
Msc lapm No Start gpm to allow mouse on console 
Ihotplug Yes @enables automatic configuration of hotplugged devices 
Ihwscan No Hardware scan and reconfiguration on boot. 
irda No attaches /dev/ircomm to the IrDA port and starts detection 
W Tan 
Ki , 
SuSEfirewall2 final does finally set all the firewalling rules. Phase 3 of 3 of SuSEfirewall setup. 
Help Search Close Enable Disable 
Install additional software package or remove installed packages. » Back GE Einen 
5 - — z - z —-— 7 — . - 
PN IXMMS - 128 "erratasxw - Tas B Il @ S o, 6 a & «3 3 ( KIXMMS - 32. F X YaST2@nop z 
& IX) ai Ss utama.sxw- @ YaST Contrc Wala (Ek H : ka 2 Pan S @ YaST Contro! 4 StarOffice 74 waloa (El) ki 


& YaST di SUSE. & Konfigurasi servis-servis di SUSE. 


www.infolinux.web.id InroLINUX JUNI 2004 35 


260 Tip Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


024 Konfigurasi printer. Untuk 
konfigurasi printer, bukalah 


YaST dan carilah Hardware (Printer. 


025 Informasi lengkap hardware. 
Anda dapat meminta YaST 
untuk menampilkan informasi hardware 


secara lengkap. Carilah 
Hardware | Hardware Information. 


026 Suseplugger. Anda dapat 
meminta SUSE untuk 
mencatat apa saja hot plug device yang 
Anda tancapkan. Dalam waktu singkat, 
sebuah icon akan muncul di desktop. 
Namun, pastikan Anda telah mengaktifkan 
Suseplugger. Carilah icon berlogo kartu 
elektronik tambahan untuk komputer di 
panel. 


027 Konfigurasi modem. Pastikan 
modem Anda dikenali terlebih 
dahulu. Cobalah amati keluaran perintah 
Ispci. Apabila dikenali, lihatlah status 
aktifasi di suseplugger. Aktifkanlah, dan 
carilah modem di Network Devices di 
YaST. 


028 Konfigurasi servis-servis 
jaringan. Pastikan Anda 
menjalankan servis-servis yang diperlukan 


saja ketika booting. Lakukan konfigurasi di 
System |Runlevel Editor di YaST. 


(yk) Pengguna notebook sebaiknya 
mengaktifkan System Confi- 
guration Profile Management di YaST. 
Carilah System |Profile Manager. 


030 SUSE dapat meresize partisi. 
Carilah System |Partitioner di 
YaST. 
Java Desktop System 

Browse jaringan Windows dan 
031 UNIX. Salah satu kelebihan 
JDS adalah dapat langsung bekerja dengan 
jaringan Windows dan UNIX. Bukalah 
Network Places di desktop, dan Anda akan 


menjumpai link menuju jaringan Windows 
dan UNIX. 


032 CD burning di JDS. Ingin mem- 
burn CD dengan mudah? Buka 


36  InroLINUX JUNI 2004 


Nautilus (File manager) dan akseslah Go | 
CD Creator. Copy-kan file yang Anda 
inginkan ke sana, kemudian kliklah tombol 
Write to CD begitu penulisan akan 
dilakukan. Mudah sekali. 


033 Baterai notebook sistem ACPI. 
Bagi Anda yang menggunakan 
notebook dengan sistem ACPI, Anda perlu 
menginstall paket acpid dan menjalankan 
acpid agar baterai Anda dikenali. 
Tambahkan dahulu applet battery charge 
monitor dan apabila baterai tidak dikenali, 
install acpid dan berikan perintah berikut ini: 
letc/init.d/acpid start 


034 Agar mozilla mirip aplikasi JDS 
lain. Sun Microsystems benar- 
benar serius dengan JDS. Bahkan, sebuah 
theme agar Mozilla mirip dengan aplikasi 


JDS lain juga telah disiapkan. Coba saja 
akses View | Apply Theme (Blueprint Beta. 


035, Konfigurasi mouse. Lakukan 
konfigurasi mouse dengan 
mengakses Launch |Preferences (System | 
Hardware (Mouse. 


036 Konifgurasi printer. Lakukan 
konfigurasi printer dengan 
mengakses Launch |Preferences |System | 
Hardware (Printers. 


(veyI Konfigurasi modem. Lakukan 
konfigurasi modem dengan 
mengakses Launch |Preferences |System | 
Hardware (Modem. 


038 Informasi lengkap hardware. 
Untuk melihat informasi 
hardware lengkap, bukalah Preferences | 
System |Hardware (Hardware Information. 


039 Membuat nautilus seperti 
Windows Explorer. Buka 
Nautilus, dan ubah view menjadi View as 
List. Setelah itu, akseslah View |(Side Pane. 
Sebuah panel kiri akan ditampilkan. Aktiflah 
di panel tersebut, dan gantilah Information 
menjadi Tree. Selamat datang di Naulitus 
yang mirip Windows Explorer. 


040 Preview file audio. Ada-ada 
saja. File audio pun bisa di- 


www.infolinux.web.id 


preview. Secara default, JDS akan 
mempreview file Audio Anda. Apabila tidak 
suka dengan pengaturan tersebut, bukalah 
Naulitus dan akseslah Edit |Preferences | 
Preview. Pada Preview sound files, gantilah 
nilainya menjadi Never. 


041 Multimedia player: JMP. 
Apabila Windows memiliki 
Windows Media Player, maka Nautilus 
memiliki Java Media Player. JMP bisa 
mengenali sangat banyak format multime- 
dia seperti MP3, OGG, AVI dan MPG. 
Akseslah JMP di Launch (Applications | 
Multimedia. 


012 Upgrade kernel! JDS 2003 
datang dengan kernel 2.4.19 
yang mampu menangani memori sampai 4 
GB. Bagi Anda yang ingin hidup di tepian 
teknologi, Anda bisa menggunakan kernel 
2.4.21 SUSE, namun yang versi 8.2. 


043 Cara cepat untuk ke My 
Documents! Apabila Windows 
memiliki My Documents, maka JDS 
memiliki Documents. Bukalah Nautilus dan 


kliklah tombol Documents untuk berpindah 
ke Documents. 


044 Agar CD tidak dimount 
otomatis. Secara otomatis, 
JDS memanjakan penggunanya dengan 
otomatis mount CDROM ketika 
dimasukkan. Bagi Anda yang tidak suka, 


matikan pilihan ini di Launch |Preferences | 
Advanced |CD Device Options. 


045: Mengganti login screen. Ganti 
login screen Anda di 
Applications |System Tools |Login Screen 
Setup. Cobalah theme Sun Glass. 


Tips X dan desktop (75 tip) 
GNOME 

Icon screenshot. Tampilkan 
046 icon screenshot dengan klik 
kanan di panel, pilih Add to Pane/|Actions | 
Screenshot. 


047 Show desktop. Tampilkan icon 
show desktop dengan klik 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


260 Tip Linux 


Elle Edit View Go Bookmarks Help Elle Edit View Go Bookmarks Help 
a,.5.100, 5 “.5.10015 9 Les) 
|| Back Fowadi Up Stop Reload Documents | Back Fowadi Up Stop Reload Documents WritetoCD 
1 P - L P3 
1 Location: (hetwore/77 5G | Moman tcone 3 Lagatton: (Bum77 SG 2 Moman ta 3 
ea x Kena x Mie name Jsze Jivee Jpate mocitea 
-7 Es) -7 
» Ban AdaNotwork Place” NetworkPlaces Unix Network (NFS) Windows Network » Ban 
» Ba Sve) » Ba 
b Dev b Dev 
vb Pes v Pes 
$ Wnome $ Wnome 
3 WIDATA 5 WIDATA 
b Ptostrtouna b Ptostrtouna 
b Binor b Binor 
b Dus b Dus 
b Dnop b Prop 
vb pw vb pw 
b Di media b (D media 
b Dm b Dm 
vb Dow b Don 
b Dproc b Dpoc 
b Pra b Pra 
b Psvin b Psdin 
b Dsv b Dsv 
b Wtmp b Witmp 
b Dus b Dus 
p Dvar p Dvar 
as aa 27 
@iibsamasw-swonfe—” Hadwae JI Netwow Places M0 maan @iibsanasw-swonfe — Hacuae JO dum H9 maan 


& Browse jaringan di JDS. 


kanan di panel, pilih Add to Panel/|Actions | 


Show Desktop. 
Mengganti theme. Anda dapat 


048 mengganti theme GNOME 


dengan mengakses Preferences | Display | 


Theme. 

(LC) Mencegah icon berpindah 
tempat. Applet di panel bisa 

dipindah-pindahkan. Anda dapat mencegah 

hal tersebut. Klik kanan di icon applet, dan 


pilih Lock. 

050 Registry GNOME. GNOME 
juga memiliki pengaturan 

semacam registry Windows. Umumnya, 

disebut sebagai Configuration Editor. 


Akseslah di System Tools. 
051 Mengaktifkan sound pada saat 
startup. Pada saat startup, 


sound server dapat dinyalakan. Aturlah di 


Preferences |Sound. 

052 Kriteria tambahan dalam 
mencari file. Dalam mencari file, 

terkadang Anda ingin membatasi dengan 

menambahkan kriteria tertentu. Anda dapat 

menambahkan sangat banyak kriteria. Buka 

Find Files dan kliklah Additional Options. 

Tambahkan sesuai keinginan. 

053 Cepat membuka volume 
control. Umumnya, applet 


volume control telah ditambahkan ke panel. 


& CD Burning di JDS. 


Anda dapat fokus di applet tersebut dan 
menekan CTRL-O. Anda akan langsung 
dibawa menuju window volume control. 


Lebih lengkap. 

054 Autohide. Panel di GNOME 
mampu melakukan autohide 

seperti halnya Windows. Klk kanan di 

panel, dan pilihlah Properties | General. 

055 Detik pada jam. Anda dapat 
menampilkan detik dalam 


applet jam di GNOME. Klik kanan di jam 
dan pilih Preferences. Aktifkan pilihan 


Show seconds. 
Ganti tekstur panel. Tekstur 


056, panel bisa diganti dengan 


gambar tertentu. Klik kanan di panel, pilih 
Properties. Aktiflah di Background dan 
pilihlah background image yang diinginkan. 
057. Langsung keluar tanpa 
konfirmasi. Ingin langsung 
keluar tanpa konfirmasi? Tambahkan 


tombol Force Ouit terlebih dahulu. Klik 
kanan di panel, pilih Add to Pane/|Actions | 


Force Ouit. 
Shortcut di GNOME. Anda 


058 dapat mengatur shortcut- 


shortcut di GNOME dengan mengakses 
Preferences | Keyboard |Shortcuts. 


059 


www.infolinux.web.id 


Tambah tab dengan cepat di 
gnome-terminal. Buka 


terminal dan tekan kombinasi tombol 


CTRL-SHIFT-T. 
Akses cepat tab di gnome- 


060 terminal. Untuk mengakses 


tab-tab di gnome-terminal, tekan tombol Alt 


diikuti nomor tab. 
Character map. Akses 


061 character map GNOME di 


Accessories | Character Map. 
Kelompokkan icon. Terkadang, 


062 kita bisa saja memiliki begitu 


banyak icon di panel sehingga merepotkan 
pencarian. Ada baiknya kalau dikelompok- 
kan. Untuk itu, drawer bisa digunakan. 
Tambahkan drawer dengan klik kanan di 
panel dan pilih Add to Pane/|Drawer. 
Menjalankan aplikasi console 
063, dengan run. Pilihlah Run 


Application dan aktifkan pilihan run in 


terminal. 

064. Mempercepat pengulangan 
karakter keyboard. Akseslah 

Preferences | Keyboard | Behaviour. 

065 Ganti orientasi mouse. Gantilah 
orientasi mouse dengan 

mengakses Preferences |Mouse. 


Menambahkan applet. 
Tambahkan applet di Panel 


InroLINUX JUNI 2004 37 


260 Tip Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


KDE dengan klik kanan di panel, pilih Add | 
Applet. 


067 Konfigurasi applet. Hampir 
setiap applet dapat dikonfi- 
gurasi. Klik tanda panah atas kecil di 
samping kiri applet, dan pilihlah Configure. 


Detik pada jam. Konfigurasi 


068 clock dan aktifkan Show 


seconds. 


069 Titik dua berkedip pada jam. 
Ingin memiripkan tampilan 
clock dengan jam digital yang 
mengindikasikan perubahan detik dengan 
menampilkan tanda titik dua berkedip? 


Konfigurasi clock dan aktifkan Blinking 
dots. 


(yi) Miripkan dengan MAC OS. 
KDE dapat dimirip-miripkan 
dengan MAC OS. Ubah ukuran panel, ganti 
alignment ke tengah, kecilkan ukuran panel, 


dan aktifkan icon zooming. Jangan lupa 
pilih theme yang cocok. 


071 Cara cepat akses main menu. 
Tekan Alt-F1 untuk 
menampilkan main menu. Pada beberapa 


distro, Anda bahkan dapat menekan tombol 
Win untuk menampilkannya. 


(yp3 Menjalankan aplikasi sebagai 
user berbeda. Di KDE, hal 


tersebut sangat mudah. Tekan Alt F2, klik 


Elle Edit Bookmarks Help) 


tombol Options, aktifkan Run as a different 
user. 


Menjalankan aplikasi dengan 
(yEJ prioritas berbeda. Tekan Alt 
F2, klik tombol Options, aktifkan Run with 
a different priority. 


074 Membatalkan logout dengan 
cepat. Terlanjur memilih logout 
dan pointer mouse sedang jauh dari tombol 


Cancel? Klik saja area di luar window 
konfirmasi. Logout akan dibatalkan. 


075 Remote desktop connection. 
KDE adalah desktop hebat yang 
datang dengan fasilitas remote desktop 


connection. Aktifkan di System | Remote 
Access (Remote Desktop Connection. 


076 Jalankan kongueror sebagai 
user root. Pilih System |File 


Manager (File manager — Super User Mode. 


077 Mengambil screenshot. Anda 
dapat menjalankan aplikasi 
ksnapshot. Ksnapshot sangat pantas 
diberikan acungan jempol. Andai kata Anda 
baru saja menyimpan hasil screenshot dengan 
nama gambar1.png, maka secara otomatis, 
gambar berikutnya yang akan diambil akan 
diberikan nama gambar2.png. Tentu saja 
Anda masih bisa mengganti namanya. 


078 Mencari file tipe tertentu. Ingin 
mencari file executable saja 


misalnya? Mudah sekali. Buka Find Files, 
pindah ke Contents dan gantilah tipe file-nya. 


(yk) Mengganti jenis wallpaper. 
Jenis wallpaper dapat diganti. 
Klik kanan di desktop, dan pilihlah Config- 


ure Desktop. Aktifkan di Background dan 
pindahlah ke tab wallpaper. 


GPG di KDE. Instal program 
KGPG dan dapatkan fungsiona- 
litas GPG dengan cara yang supermudah. 
081 Autohide panel. Aktifkan 
autohide dengan klik kanan di 
panel, pilih Configure Panel. Aktiflah di 
Layout | Hiding. 


082 Ganti format menu utama. 
Anda dapat menggantinya 
dengan klik kanan di panel, pilih Configure 
Panel. Aktiflah di Layout | Menus. 


083 Berpindah ke workspace lain. 
Gunakan kombinasi tombol 
CTRL dan Fxn» di mana n adalah nomor 
workspace. 


Ganti kulit KDE. Bukalah 
Control Center. Masuk ke 
Appearance & Themes (Style. 
Menghilangkan menu utama. 
085 Tombol menu utama bahkan 
dapat dihilangkan. Klik kanan di K, dan 
pilihlah Remove Start Applications Menu. 


Remote desktop: (10.20.22.157 


Key Documentation: 
Key Name: /GNOME/Spel/language2 
Key Owner: (None) 
Short Description: (None) 
Long Desoription: (None) 


Fenomerspet 


BH buana Se - saoman Terminai 
& GNOME Configuration Editor. 


je GGont editor - Speli 


38 InroLINUX JUNI 2004 


Enter the address and display number of the computer that you want to connect to, separated by a colon. Alternatively, browse the network and select a 
desktop to connect to, All VNG or RDP compatible servers will bo supported. 


Cancel 


PA 
9 Bwasla 


@OsODA LV KONG Ane asam (Bi. 


& Remote Desktop Connection di KDE. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Tampilkan kembali dengan klik kanan di 
panel, pilih Add | Special Button |K Menu. 


X secara umum 

Ouery ke komputer lain. Untuk 
melakukan guery ke komputer 

lain, jalankan perintah berikut ini: 


X -guery «IP» 


contoh: 
X -guery 192.168.0.2 


087 Tampilkan event. Setiap 
penekanan tombol dan 
pergerakan mouse bisa diamati dengan 
aplikasi xev. Cobalah. 


088 Daftar font. Pilihlah atau lihatlah 

font dengan aplikasi xfontsel. 

089 Pesan di X. Tampilkan pesan 
grafikal di X dengan 

memberikan perintah berikut ini: 

xmessage I-options| Imessage ...J 


contoh: 
xmessage halo apa kabar 


090 Properti objek di X. Jalankan 
xprop dan kliklah objek yang 
ingin diamati. 
091 Keluar paksa. Tekan kombinasi 
tombol CTRL-ALT-BACK- 
SPACE untuk keluar paksa dari X. 
Informasi display. Informasi 
092 display secara detail dapat 
diamati dengan menjalankan program 
xdpyinfo. 


(KEJ Editor tradisional X. Tidak 
memiliki editor lain selain Vi 
yang cukup repot untuk digunakan? 
Apabila Anda memiliki X, jalankan xedit. 


094 X datang dengan aplikasi 
berupa mata yang akan 
bergerak mengikuti pointer mouse. Cobalah 
jalankan xeyes. 


KE Versi X server bisa didapatkan 
dengan menjalankan program 


xf86version. 


096 Konfigurasi X cara tradisional 

dilakukan dengan menjalankan 

program xf86config. 

097 Manpage juga bisa dilihat di X 
dengan menjalankan aplikasi 

xman. 

Logo dari X bisa kita dapatkan 
dengan menjalankan aplikasi 

xlogo. 

(Er) Membunuh paksa window. 
Ada aplikasi yang membandel 

di X dan tidak mau dihentikan? Tenang 

saja. Pasti bisa dibunuh dengan mudah. 


Jalankan saja program xkill. Semua bisa 
dibunuh. 


100 X Window sejak lama sudah 
datang dengan kaca 
pembesar. Jalankan program xmag dan 
dapatkan fasilitas tersebut. 


101 Untuk melakukan refresh 

dengan cepat, jalankan 

program xrefresh. 

102 Video tuning dapat dilakukan 
dengan menjalankan aplikasi 


xvidtune. Namun, berhati-hatilah. 
103 Untuk mengetahui mode line 
X, jalankan program xmode. 


104 Untuk mengetahui pengaturan 
gamma di X, jalankan 


xgamma. 


105 Beep terdengar menyebalkan? 
Matikan saja dengan program 
xset. Caranya, jalankan perintah berikut 


Ini: 
xset b off 


Multimedia 

106 Konversi ke wav. Apabila 
Anda dapat memainkan suatu 

format audio di XMMS, konversi format 

tersebut ke format WAV sangat mudah 

dilakukan. Buka Preferences, dan pilihlah 

Output plugin berupa Disk Writer. Konversi 


ke format WAV bisa memudahkan ke 
konversi ke format lain. 


www.infolinux.web.id 


260 Tip Linux 


107 Konversi ke OGG. Gunakan 
program oggenc untuk 


melakukan konversi dari WAV ke OGG. 


108 Konversi ke mp3. Gunakan 
Lame untuk melakukan 


konversi dari WAV ke MP3. 


109 Mengopi VCD. Kita tidak bisa 
mount VCD kemudian 
mengopi semua file di direktori mpegav 
seperti halnya di Windows. Sebagai 
gantinya, gunakan program vcdxrip 


(terdapat dalam paket vcdimager) untuk 
mengopi VCD. 


110 Audio mixer text mode. 
Gunakan Aumix sebagai audio 


mixer text mode. 


111 Menambahkan efek pada lagu. 
Gunakan program audacity 


untuk memberikan efek tertentu pada lagu. 


112 CD Ripper. Anda dapat 
menggunakan program 


KaudioCreator untuk melakukan CD ripper. 


113 Untuk merekam lagu berdurasi 
cukup panjang, Anda dapat 
menggunakan Krecord, namun, pastikan 


Anda memilih New File Buffer, bukan New 
Memory Buffer. 


114 Untuk Anda yang membeli 
tvcard dengan chipset bttv, 
Anda dapat mempergunakan program motv 
untuk menangkap siaran TV. 


115 Mengganti driver audio dan 
video di mplayer dapat 
dilakukan dengan membuka Preferences, 
dan aktif di tab audio atau video. 


Game 
116 Agar bisa bermain game 
dengan lancar, pastikan 
sistem Anda telah terinstall pustaka 
OpenGL, SDL, pygame, dan pustaka- 
pustaka game lain. Umumnya, game-game 
di Linux dibuat dengan pustaka SDL 
ataupun OpenGL. Apabila Anda adalah 
gamer sejati, pastikan pustaka-pustaka 
tersebut telah terinstal. Periksa dengan 


InroLINUX JUNI 2004 39 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


260 Tip Linux 


Bl invitation - Desktop Sharing 


Welcome to KDE Desktop Sharing 


e) KODE Desktop Sharing allows you to invite somebody at a remote location to watch and possibiy control your desktop. To invite 
somebody using email, press the 'Invite via Emall' button. If you woud like to tell somebody how to login personally, or via telephone, 
use the 'Create Personal Invitation' button. To see existing invitation or cancel them use the 'Manage Invitations' button. 


ef atejoN Personal Invitation 


Sharing 


s0 be caretul. 


Password: (FCO-9Mo 


Expiration time: 


In order to connect to your computer, the other person can use any VNG 
client. There must be a network connection between both computers. If 
there aro any firewalls between your computers they must have been 
configured aceordingly. Below is the information that you need to give to the 
other person. Note that everybody who Knows the password can connect, 


For security reasons this invitation is only valid for ane hour, 


Host (address and display): |192.168.0.1:0 


|04/25/2004 04:40:22 AM 


Os5002Y KOMEN Pa am Ruang (BM, 


al-lalx £& Key Management - kgpg Bixi 
Eile Keys Settings Help 
T Tr 
AYAH Ajo” 
Key V Trust Expiration Size Creation Id 
is P mei@keant.com (Meike Thedy )Ultimate Unlimited 1024 2004-03-23 Ox0CCCBBB1 
Import | &eon | Key Servers | 
Koy server: 
hkp/blackhole.pca.din.de 
Text to seareh or ID of the key to import: 
o 
Seareh Import 
Close 
No 
photo 
IP Ans K3 Ty LedIEN HE Xvus -32 « AKey Manage || Ae EU 
e & “9 @ 3 Ea & IX) na 2 YaST Contro' 4 StarOffice 74 Wajo (El 1 


& Mengundang rekan-rekan lain di Remote Desktop. 


melihat output dari perintah berikut ini 
untuk distro dengan manajemen paket 
RPM (Contoh: Red Hat, SUSE): 


rpm -ga | sort | less 
117 Petunjuk untuk game 3D. 
Kartu grafis Anda mendukung 
akselerasi 3D. Pustaka OpenGL juga telah 
diinstall. Namun, kenapa game 3D tidak 
dapat dimainkan? Banyak distro Linux 
(termasuk Red Hat dan SUSE!) secara 
default men-disable akselerasi 3D pada 
video card. Aktifkanlah dengan tool-tool 


distro Anda. 
118 Suara tidak terdengar ketika 
bermain game. Diasumsikan 
Anda sudah bisa mendengar lagu dari 
XMMS. Namun, ketika bermain game, 
terkadang suara tidak terdengar. Coba 
matikan XMMS, dan buka kembali game 
Anda. 


119 Emulasi game windows dapat 
dilakukan dengan baik melalui 
Transgaming WineX. Namun, Anda harus 
berlangganan terlebih dahulu. Kunjungi 
http://transgaming.com. 


120 Bisakah menggunakan 
Joystick? Bisa. Pastikan 
dukungan joystick telah diaktifkan di kernel. 
Sayangnya, belum semua joystick 
didukung. Di kernel 2.6, Joystick dengan 
kemampuan force feedback mulai bisa 
dinikmati dengan baik. 


40  InroLINUX JUNI 2004 


2 KGPG. 


Tips Administrasi sistem 
(70 tip) 


User & Group 
Membuat user baru. Buatlah 


121 user baru dengan perintah 


berikut ini: 


useradd test 

122 Mengenal skeleton dir. 
Skeleton dir adalah template 

direktori untuk home directory user. 

Umumnya, terletak di /etc/skel. 

123 Menghapus user lengkap 
dengan file-nya dapat 


dilakukan dengan perintah berikut ini: 


userdel -r test 

124 Mengubah shell user. Setiap 
user berhak untuk memiliki 

shell sendiri sesuai keinginan. Untuk 

mengubah shell user, gunakan perintah 

berikut ini: 

usermod -s /bin/zsh test 


125 Tidak mengijinkan user untuk 
login. Sebagai administrator, 
kita bisa membuat suatu user tidak dapat 
login. Cara yang termudah adalah dengan 
mengganti shell yang digunakan dengan / 
bin/false. Perintah berikut ini akan 
menjadikan user test tidak dapat login ke 
sistem walaupun password yang diberikan 
sesuai: 

usermod -s /bin/false test 


www.infolinux.web.id 


126 Meniadakan password user. 
Ingin menjadikan seorang user 
passwordless? Mudah sekali, cukup berikan 
saja perintah ini: 

usermod -p "" test 


127. Memberi akses user untuk 
device tertentu. Terkadang, 
secara default, seorang user tidak dapat 
mengakses file /dev/ttySLO misalnya karena 
file tersebut dimiliki oleh root dan group 
uucp. Karena tidak dapat mengakses device 
tersebut, maka device yang merupakan 
modem tersebut tidak akan dapat digunakan. 
Artinya, user tersebut tidak mungkin 
melakukan dial-up. Apa yang harus kita 
lakukan sebagai seorang admin? Cara yang 
paling kasar adalah dengan mengubah 
kepemilikan device tersebut. Cara kedua 
yang sama kasarnya adalah mengubah 
permission /dev/ttySLO sehingga writeable 
oleh siapa saja. Kedua cara tersebut sangat 
tidak dianjurkan. Cara yang lebih disarankan 
adalah memastikan device tersebut writeable 
oleh group uucp, dan menjadikan seorang 
user menjadi anggota group tersebut. 


128 Membuat group baru dapat 
dilakukan dengan perintah 
berikut ini: 

groupadd group1 


129 Menambahkan user ke dalam 
suatu group dapat dilakukan 
dengan perintah berikut ini: 

usermod -G group1 test 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Mengubah kepemilikan secara 
KE) rekursif dapat dilakukan 
dengan memberikan parameter -R kepada 
program chown. 


Jaringan dan Internet 
131 Table routing dapat diamati 
dengan perintah berikut ini: 


route -n 


Informasi device jaringan dapat 
132 diamati dengan perintah 
berikut ini: 
ifconfig 


133 Untuk mencari entry di LDAP, 
walau sedikit susah, 


gunakanlah program Idapsearch. 


Menyimpan konfigurasi 
134 StarOffice di LDAP dapat 
dilakukan dengan bantuan StarOffice 
Configuration Manager (SCM). 


135, Untuk mendownload tanpa 
khawatir putus, gunakan 
download manager andal seperti prozilla 
atau Web downloader for X. 


Anda dapat memblokir popup 
KE di Mozilla dengan sangat 
mudah. Buka Edit |Preferences. Aktiflah di 
Privacy & Security |Popup Windows. 
Aktifkan pilihan Block unreguested popup 
windows. Tentu saja, Anda bisa 
mengizinkan popup window dari beberapa 
situs. 


Membuka tab baru tanpa 
137, mengganggu tab aktif di 
mozilla dapat dilakukan dengan memaksa 
tab baru dibuka di background. Buka 
Preferences, aktif di Navigator| Tabbed 
Browsing dan aktifkan pilihan Load links in 
the background. 


138 Mengatur proxy di mozilla 
dapat dilakukan dengan 
membuka Preferences, aktif di Advanced| 
Proxies. 


139 Meng-copy file secara aman 
lewat jaringan dapat dilakukan 


dengan perintah scp. Syaratnya, sshd perlu 


diaktifkan terlebih dahulu. Anda bahkan 
bisa meng-copy dari host A ke host B, 
sementara Anda berada di host C. 


140 Untuk mengetahui apakah 

suatu host hidup, cara yang 
tercepat adalah dengan melakukan ping 
terhadap alamat IP tertentu. Cara ini 


berhasil, walaupun beberapa host tidak 
mengijinkan dirinya untuk di-ping. 


Keamanan 
141 Ada beberapa cara apabila 
Anda lupa password root. 
Bootinglah dengan rescue CD distro 
apapun. Umumnya, CD instalasi distro 
selalu dilengkapi dengan rescue system. 
Yang penting adalah, Anda memiliki akses 
ke terminal dan editor. Sesudah berada di 
terminal, buatlah direktori sementara 
sebagai mount point partisi sistem Anda 
(yang password rootnya Anda lupakan). 
Mountlah partisi Anda. Kemudian, bukalah 
file etc/passwd di direktori tersebut. Hapus 
field kedua user root. Apabila Anda tidak 
memiliki editor, Anda bisa chroot ke dalam 
mount point tersebut, dan gunakan editor 
console di sistem Anda. Semuanya beres. 
Anda bisa segera reboot dan login sebagai 
root tanpa password. Jangan lupa untuk 
mengatur kembali password root Anda. 
Jangan lupakan lagi password Anda, dan 
sebaiknya, cegah device booting lain selain 
harddisk, agar orang lain tidak dapat 
mengubah password root Anda dengan 
mudah. Sebaiknya, jangan instal juga lebih 
dari satu distro/OS di harddisk Anda. 


142 Menampilkan rule iptables 
dapat dilakukan dengan 
perintah berikut ini: 

iptables -L 


143 Port scanner yang sangat 
canggih adalah nmap. 
Dapatkan di http://www.insecure.org/ 
nmap/. 


144 Mencuri paket yang tidak 
teracak dapat dilakukan 


dengan mudah. Gunakan saja ethereal, dan 


tangkap setiap paket yang Anda kehendaki. 


Setelah itu, ikuti saja hasilnya. Semuanya 
akan terlihat jelas. 


www.infolinux.web.id 


260 Tip Linux 


Menjalankan program dengan 
145 hak pemilik dapat dilakukan 
dengan menambahkan SUID root ke suatu 
file. Tambahkan 4 ke depan permission 


suatu file. Sebagai contoh: 
chmod 4711 /bin/rm 


Jangan pernah lakukan perintah ini. 


146, Bagaimana Linux bisa tahan 
virus? Karena seorang 
pengguna tidak memiliki akses penuh ke 
sistem (oleh karena itu, jangan login 
sebagai root). Dengan tidak memiliki akses 
ke sistem, apapun yang menjangkitinya 
tidak akan sampai menginfeksi sistem 
keseluruhan. Tentu saja, virus bisa 
menyerang siapa saja. Dan suatu virus bisa 
saja menghapus seluruh file milik suatu 
user. Sayangnya, hanya sampai di sana. 
Virus tidak dapat menghapus file-file 
penting atau menghentikan proses-proses 
penting. 


147 Melakukan denial of service di 
Linux dapat dilakukan dengan 
sangat mudah apabila admin tidak hati-hati. 
Apabila tidak ada pembatasan resource, 
maka perintah berikut ini bisa menjadikan 
sistem Linux Anda tidak berfungsi, 
walaupun dilakukan oleh user biasa: 

yes » /tmplvirus.vir 


Apabila /tmp adalah partisi yang sama 
dengan /, /usr, /var, maka perintah tersebut 
bisa benar-benar fatal. Harddisk menjadi 


penuh dan proses-proses lain tidak memiliki 
kesempatan untuk membuat temporary file. 


148 Password cracker yang sangat 

bagus adalah John the Ripper. 

Cobalah! 

149 Mengenkrip file dapat 
dilakukan dengan mudah 

apabila Anda memiliki KGPG. 

KE) Menggunakan PGP di Linux 
sangat dipermudah dengan 

program KGPG. 

Kernel 


151 Penomoran kernel memiliki 
sedikit aturan. Berikut ini 


InroLINUX JUNI 2004 41 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


260 Tip Linux 


adalah cara memahami penomoran kernel: 
X.y.z 


Apabila nilai y adalah genap, maka 
kernel tersebut dikatakan kernel stabil. 
Sebaliknya, adalah kernel dalam tahap 
pengembangan. Semakin tinggi z, semakin 
disarankan untuk melakukan upgrade, 
walaupun tidak menjamin akan lebih aman 
dan stabil dari z yang lebih rendah. 
Perubahan pada x disebut sebagai 
perubahan mayor dan umumnya terjadi 
sekitar dua sampai empat tahun sekali. 


152 Kenapa distro yang menggu- 
nakan versi kernel sama bisa 
memiliki kemampuan berbeda dalam 
mendeteksi hardware? Karena produsen 
distro tersebut melakukan modifikasi pada 
kernel tersebut. Entah dengan melakukan 
modifikasi sendiri, mengadopsi teknologi 
lebih baru atau modifikasi lain. Dan, hampir 
semua distro besar melakukan hal ini. 


153, Patching kernel adalah 
melakukan perubahan bagian 
tertentu pada kernel. Dengan demikian, kita 


hanya perlu mengambil perubahannya saja. 
Umumnya berukuran kecil. 


154 Kapan harus kompilasi kernel? 
Jawabannya tergantung siapa 
Anda, kebutuhannya apa, dan distronya 

apa. Apabila Anda adalah pengguna biasa, 


jangan pernah melakukan kompilasi kernel 
sendiri. Apabila Anda adalah sysadmin atau 


developer, kompilasi hanya diperlukan 
apabila kernel yang diinginkan tidak tersedia 
untuk distro Anda, atau apa yang Anda 
butuhkan tidak dimasukkan sebagai bagian 
dari distribusi resmi kernel. Perhatikan betul 
kebutuhan Anda. Distro-distro modern telah 
melakukan kompilasi hampir semua hal 
yang dibutuhkan menjadi modul. Siapa 
tahu, untuk melakukan fungsi tertentu, apa 
yang Anda lakukan hanyalah menjalankan 
modul tertentu. Pengguna Red Hat, apalagi 
SUSE atau JDS hampir tidak perlu 
melakukan kompilasi ulang kernel. 


155 Apa arti backport kernel? 
Artinya adalah mengadopsi 
teknologi dari kernel yang lebih baru ke 
dalam kernel yang versinya lebih lama. 
Backport umumnya dilakukan apabila kita 
hanya membutuhkan suatu teknologi 
namun tidak ingin melakukan upgrade dan 
lebih senang dengan kernel saat ini. 


156 Loading dan unloading modul 
kernel lebih mudah dilakukan 
dengan program modprobe. 

Untuk melihat versi kernel 
157 aktif, gunakan perintah berikut 
ini: 
uname -a 


158 Booting grafikal seperti pada 
SUSE, JDS atau Fedora Core 
dapat dicapai dengan kehadiran Bootsplash 
(http://bootsplash.org). 


159 Kenapa kompilasi kernel 
sangat lama? Karena banyak 
file yang harus dikompilasi, sementara 


kompilasi satu file saja sudah membutuh- 
kan waktu yang cukup lama. 


160 Modul-modul kernel disimpan 
di /lib/modules/ 


S VERSI KERNEL 


Shell 
161 Menghapus satu kata pada 
bash dapat dilakukan dengan 


menekan kombinasi tombol CTRL-W. 


162 Menghapus satu baris pada 
bash dapat dilakukan dengan 


menekan kombinasi tombol CTRL-U. 


163 Untuk mengetahui shell yang 
digunakan, berikan perintah: 


echo $SHELL 


Umumnya, kita tidak mengenal 
164 konsep perintah internal dan 
eksternal seperti pada MSDOS. Shell hanya 
berfungsi sebagai shell dan perluasannya. 
Selebihnya adalah program terpisah. Namun, 
shell seperti kiss dan busybox menerapkan 
konsep seperti internal command. Kiss mirip 
dengan command.com, sementara pada 
busybox dengan membuat symlink nama 
tertentu ke binary busybox. 


165 Mendefinisikan variabel pada 
bash dapat dilakukan dengan 


Is Window Help Category 
ama II Segel 33x se ss|uyala El Appearance 
(aNavgator Popup Windows 
Ne pe PE AA Hat 3 
MEN A MENEANE (EKA SEN AREEENEEEBREER" 7 |-languagas LEN Bos hntsavar ai pop kl 
2 | dhyo dasi Whena popup window has been bocked: 
ips Linux (utama, ilustrasictips linux, nguin, logo-logo distro, jaringan, Ta 
8 260 Tips Li ih i—tips Ti penguin, logo-logo dit jaring: Ta) 
'komputer-komputer, logo java, python, perl, gt, bla) 
P3 | JI - 
& Kumpulan tips Linux dari berbagai distro, berbagai cara penggunaan, administrasi, Ia Composer & 
| pemrograman dan lainnya. | Mall Newsgroups 
iss Fi Nota: Bbokng al popups may provent InpotantIsaures of some wabistas rom workng, such as bgin windows lor bank and shopping sfes. For atas oi howio 
1 fnntah alow space stos to usa popups whia booking llothars, clok Hala Evan f soko, ses may usa oihar mattods to show popupa 
— Gambar Caption padan 
» Utamal-png YaST di SUSE 
an Utama2.png Kinteret untuk dialup. | Kata 
- Utama3.png konfigurasi servis-servis di SUSE Mastor Pasawords 
es 
Bt Utamad.png SCPM di SUSE Pan 
2 UtamaS.png browse jaringan di JDS | Vatsaton 
" | Chatzila 
5 Utama6.png CD Burning di JDS aa: 
Utama”.png Blueprint dan Mozilla — in action.  catondar 
UtamaB.png Informasi hardware di JDS 
Utamad.png GNOME Configuration Editor: 
UtamalO.png Remote Desktop Connection di KDE 
Utamal I.png Mengundang rekan-rekan lain di Remote| 
Desktop 
Utamal2.png KGPG 
Utamal 3.png Xeyes 
ba aan 5 Ts 
WK y Lemea j | Hp Jj 
Page 1725 Berut Too Iuaser (no For FI CE 
2 ts K CS | FIRIxMMS -420 09 xeyes 1 ae @ Ji 19 ad GK AJ | FIRIxmms 00xeyes  X Mozilla | Ar 
Os 19008 LKOW Bi cone aaneen MUA ORN 5 (DANG. « 2LKOW Ga saoga AN 


& Xeyes. 


42 InroLINUX JUNI 2004 


& Mencegah popup di Mojilla. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


mudah seperti contoh berikut: 
export STATUS — hungry 


166, Melihat environment variable 
dapat dilakukan dengan mudah 
dengan perintah berikut: 

env 


167 Untuk mengetahui path 
program tertentu, gunakan 
which. Sebagai contoh: 

which java 


Untuk mengetahui user yang 
168 login saat ini, kita dapat 
memberikan perintah berikut: 
whoami 


169 Kita tidak dapat melakukan 
perintah man if untuk mencari 
manual if ketika kita menggunakan bash. 
Bisa-bisa, yang kebuka adalah if milik TCL. 
Sebagai gantinya, berikan perintah berikut 
ini: 

help if 


170 Membuat alias dapat dilakukan 
dengan cara berikut ini: 
alias c-clear 


File sistem 

171 Untuk menampilkan semua file 
dalam suatu direktori, berikan 

perintah berikut ini: 

Is -a 


Untuk melihat ruang kosong 
172 harddisk, berikan perintah df. 
Pemberian parameter -h akan membuat df 
menampilkan satuan dalam bentuk yang 
lebih mudah dibaca seperti 1K, 200M, dan 
lain sebagainya. 


173 Untuk mengetahui ukuran 
suatu direktori, berikan 
perintah du. Pemberian parameter -h akan 
membuat du menampilkan satuan dalam 
bentuk yang lebih mudah dibaca seperti 
1K, 200M, dan lain sebagainya. Pemberian 
parameter -s akan membuat du 
menampilkan ukuran akhir saja. 


174 Untuk melihat informasi partisi 
suatu device, berikan perintah 


berikut ini: 
fdisk -I /dev/sda 


175 Untuk memeriksa file sistem 
reiserfs, gunakan program 


reiserfsck. 


176 Untuk memformat disket, 
gunakan perintah berikut ini: 


mkfs.msdos /dev/fd0 


177 Untuk menyimpan ke ramdisk, 
pertama-tama, tentukan 
ukuran ramdisk, lalu format dan kemudian 
mountlah ke direktori tertentu. Contoh: 

dd if -/dev/ram0 bs-1k count -4096 
mkfs.ext2 /dev/ram0 

mount /dev/ram0 /mnt/ 


178 Kloning dengan Linux dapat 
dilakukan dengan mudah. 
Misalkan, Anda ingin mengklon isi dari hda 
ke hdb. Untuk mudahnya, loginlah dengan 
runlevel 1 dengan hda, dan berikan perintah 
berikut ini: 

dd if -/dev/hda of -/dev/hdb 


179 Membuat swap dapat 
dilakukan dengan program 
mkswap. Aktifkan dengan program 
swapon. 


KE) Untuk utility partisi yang 
berguna, cobalah parted. 
Pengguna SUSE atau JDS tidak 


membutuhkannya. Utility yang dimiliki oleh 
SUSE atau JDS sudah sangat menarik. 


Proses 

181 Untuk menampilkan daftar 
proses keseluruhan, berikanlah 

perintah berikut: 

ps ax 


182 Untuk membunuh semua 
proses dengan nama sama, 
gunakan killall seperti berikut ini: 

killall mc 


GEEJ Untuk membunuh suatu 
proses, Anda juga bisa 
menggunakan program kill dengan 


pengenal berupa PID. Sebagai contoh: 
kill 1234 


www.infolinux.web.id 


260 Tip Linux 


184 Berikan perintah berikut ini 
untuk menampilkan daftar 


signal: 

kill -I 

185 Untuk menampilkan tree 
proses, berikan perintah 

berikut ini: 

pstree 


186 Apa arti signal? Signal adalah 
salah satu cara tertua dalam 
inter process communication (IPC). Signal 
adalah cara bagi proses untuk saling 
berkomunikasi. Proses A mengirim signal 
tertentu ke proses B. Orang tua dapat 
mengirimkan signal ke anak-anaknya. Suatu 
signal yang dikirimkan akan memicu aksi 
tertentu. 


187 Beda antara forking dan 
threading. Forking adalah 
membuat anak proses baru. Pembuatan 
anak proses berarti akan ada proses baru. 
Proses-proses baru tidak berada dalam 
memory space yang sama apabila bekerja. 
Threading adalah menciptakan thread baru. 
Thread-thread berada dalam memory space 
yang sama. 


System monitor di Linux yang 

cukup bagus adalah System 
Monitor di GNOME atau KDE System 
Guard. 


189 Untuk melihat memori kosong, 
gunakan program free. 


190 Apa fungsi /proc? Proc adalah 
file sistem semu yang mencer- 
minkan keadaan kernel saat ini. Fungsinya 
sangat banyak. Bisa untuk mengatur param- 
eter tertentu pada kernel, untuk mendapat- 


kan informasi dan lain sebagainya. Proc tidak 
akan memakan space Anda. 


Tips Pemrograman 


(60 tip) 

Shell script 

191 Untuk mengetahui jumlah 
parameter, gunakan $#. 

Contoh: 


echo “jumlah parameter adalah $#" 


InroLINUX JUNI 2004 43 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


260 Tip Linux 


(@ The Ethereal Network Analyzer PES) tj 1 2S) 
Elle Edit Capture Display Tools Help Elle Edit Settings He 
No. (Time (source |Destination (Protocol Jinto IL ag sx ba KO 
2 « -. Sensor Browser | Sensor Type System Load | Process Table 
@ Etnereal: Capture Options 
aa aa 2iocahos | 
aa a & Name PID Userds Systemfb Nice VmSize VmRss Login | Command E 
Jeje aan aa baek & acpid 1316 0.00 000 0 1504 — 76root /usr/sbin/acpid 
leg Capture packets in promiscuous mode Obash 3360 0.00 0.00 o 2804 384 root -bash 
Bnag——— & bdllush 5 0.00 0.00 0 0 12root 
Capture fila) £& cron 1731 0.00 0.00 o 1516 148 root lusr/sbin/cron 
enar ”— & cupsd 1448 000 000 0 5978 2112Ip — /usr/sbin/cuped 
Tn HB dcopserver — 1801 0100 0.00 0 21852 2108nop — kdeinit: deopserver --nosid 
F P3 4 #& etho 821 0.00 0.00 0 0 12 root 
Pe en pasa man - #tvwm2 1946 0.00 000 0 5588 1104nop — /usr/X11RB/bintvwm2 
Bean #8 goontd-2 4565 0.00 0.00 0 6436 3344nop — /opt/gnome/lib/GConf/2/gcontd 
Iri Update Ist of packets In-real time #8 gpg-agent 1870 0.00 0.00 0 2216  144nop  gpg-agent 
Leyamonate sering Dinit 1 000 000 0 620 96root —Init(S) 
Capture Tni #B kacooss 1908 0.00 000 0 54464 3872nop — kdeinit: kacoess 
IciStop capture ater & packet(e) captured #8 kalarmd 1950 0.00 0.00 0 54332 4636nop  kalarmd 
IciStop capture ater & kilobyte(e) capture: @ kamix 1931 0.00 0.00 0 56304 5036nop  kamix 
z 15 kde 1840 0.00 0.00 0 2786 224nop  /binsh 
(CI Stop capture at £ secondt 
Se ne 45 kded 1897 0.00 000 0 55724 5104nop — kdeinit: kded 
(ejEnene MAC mane resowon 45 kdeinit 1888 0.00 0.00 0 22032 2304nop ken: Running, 
Ba $$ kdesktop 1918 0.00 0.00 0 57948 13852nop — kdeinit: kdesktop 
(AE Ane 45 kdesud 2798 0.00 0.00 0 15684 2608nop — /opt/kde3/binkdesud 
a leg Enable transport name resolution $$ kdm 1744 0.00 0.00 0 2708 112root — /opt/kde3/bin/klm 2 
M bor) J L Cancel |) 4 san — — Ah 
| OTree Jati Processes—x Reiresh Ki 
(red BJ Beseij(pppivjf Re2ay to loan or capture 82 Processas | Mamory: 221148 KB used, 17412 KBires | Swap: 0 KB used, O KB iree 
E Ans Ek K3 Cg KIMIxmus 09xeyes | 5 Starors || » (ng @ Su 019 a Ph 3 ra HIEIXMMS -420 px Process Tat (| ik 
Os 0 02Y KOMEN Nom Rugom BN Os AI Mam Panoa MA seo AG 
& Ethereal. & KDE System Guard. 
KEE Untuk mengakses parameter 201 Untuk redireksi stdout ke file adalah contohnya: 
- " 
ken, gunakan $n, dengan n tertentu, gunakan zenity —progress —text- "Please 
. . H ” -— 
adalah nomor parameter. Contoh: 15 KFILES. Contoh: wait...” —percentage -50 
" Ha " : 
echo “parameter pertama bernilai $1 Is 12 /home'/testi/files 


PIK) Untuk membuat progress bar 
GELI Untuk memeriksa keberadaan pIy) Untuk redireksi stderr ke file dengan dialog, berikut ini 
sebuah file, Anda bisa tertentu, gunakan adalah contohnya: 
menggunakan program test. 225 SFILES. Contoh: dialog —gauge “Please wait...” 10 40 50 
Is 22» /home/test/errors 


195 Untuk memeriksa apakah 210 Nama yang benar untuk script 
sebuah file bisa dieksekusi, 203 Untuk mengubah stdin, yang dibuat dengan shell 


Anda bisa menggunakan program test gunakan «. Contoh: adalah shell script, bukan bash script, csh 

dengan flag -x. sort « /etc/passwd script, atau ash script. 

196 Untuk membuat fungsi, tuliskan Untuk mengurutkan data, Berbagai bahasa dan pustaka 
saja kode-kode seperti berikut: 204 gunakan sort. 211 Untuk mengetahui pustaka 

function test Untuk memisahkan string berdasarkan yang digunakan oleh suatu 

( karakter tertentu, gunakan awk. Contoh: program, gunakan program Idd. Contoh: 

echo “test” echo haloxxxapaxxxkabar | awk -Fxxx Idd /bin/login 
h “print $1) 


212 Apa itu daemon? Daemon 
197 Untuk memberikan parameter 205 Contoh shell-shell kecil yang adalah proses yang berjalan 
ke fungsi, sebut nama fungsinya sangat berguna adalah kiss, terus menerus di latar belakang. Daemon 
diikuti oleh parameter yang diinginkan. busybox dan ash. tidak memiliki terminal kontrol. Daemon 
umumnya melakukan tugas tertentu 
KE Untuk bekerja menggunakan 206 Membuat text user interface seperti menjaga port sekian. Hampir 
opsi program dengan mudah, dapat dilakukan dengan dialog semua server jaringan adalah daemon. 
gunakan program getopt. atau whiptail. Dengan demikian arti d pada httpd adalah 
http daemon. 
199 Untuk keluar dari perulangan, pIy) Membuat graphical user 
Anda bisa menggunakan break. interface dapat dilakukan 213 Prinsip pembuatan daemon 


dengan gdialog atau zenity (lebih yang sederhana adalah buat 


Untuk mengganti huruf kecil disarankan). anak proses, tutup semua file yang terbuka 
200 ke huruf besar, gunakan (stdin, stdout, stderr, dan yang lainnya), 
program tr, sebagai contoh: 208 Untuk membuat progress bar pastikan anak bekerja dan berikan tugas 
echo halo | tr “I:lower:J' 'I:upper:J' dengan zenity, berikut ini tertentu, lalu bunuh diri. Dengan melakukan 


44 InroLINUX JUNI 2004 www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


(GTK4 options 
—gdk-debug-FLAGS 
—-gdk-no-debug-FLAGS 


Partition your hard disks... Expert Partitioner 


This is Intended for experts. If you are FE (DES 


EF |tupe Mount 


—-@isplay-DISPLAY 


260 Tip Linux 


Elle Edit. View Terminal Go. Help 


Gak debugging flags to set 
Gak debugging flazs to unset 
X display to use 


-—-syne Make X calls synchronous 


"3S y 
RUN 
--name-NAME 


Start Jend (rat JuvwGroup Hi elass-CIASS 


not familiar with the concepts of hard disk. 
partitions and how to use them, you 
might want to go back and select 


devihda 18.6GB  IC25NO20ATMRO4-0 


dev/hda2 3.2GB Linux native 1 
artiti . s “ 
Atom Ba Lagi: devihda3 — 80GB Linuxnatve 
Nothing will be written to your hard devihda4 26GB HPFSNTFS 


disk until you confirm all your changes 
with the "Apply" buttan. Until that point, 
you can safely abort. 


For LVM setup, we recommend using a 
non-LVM root device and a non-LVM 
swap device. Besides the root and swap 
devices, you should set all partitions to be 
managed by the LVM. 


Choose the new size 
for your partition. 


The actual resizing 
will be performed only 


"The table to the right shows the current Min ga Cone 


partitions on all your hard disks. 
Hard disks are designated like this 


/dev/hda Ist EIDE disk /dev/hdb 
2nd EIDE disk /dev/hde ard EIDE disk 


After installation: 


remain untouched. 
Ifyou decide not to Space free (MB) 
AE ie it 1237 

Aan 


/dev/sda Ist SCSI disk /dev/sdb 
2nd SCSI disk /dev/sde Srd SCSI disk 


oto. 


This notation aways refers to the entire 
#iisk 


AP 
& Utility partisi di JDS. 


bunuh diri, proses akan kehilangan terminal 
kontrol. 


214 Untuk membuat daemon, hampir 
semua bahasa seris dapat 
digunakan tanpa harus menggunakan C. 
215 Untuk memperbarui cache 
pustaka, gunakan program 
Idconfig. 
216 Untuk menggunakan suatu 
pustaka pada saat kompilasi, 
berikan opsi -| diikuti dengan nama pustaka. 


Sebagai contoh: 
gcc a.c -o a -lcrypt 


217. Untuk kompilasi program C 
dengan cepat, gunakan cara 
berikut: 
make a 


218 Untuk memperkecil binary 
program, gunakan objcopy. 
Contoh: 

objcopy —strip-all a 


219 Untuk kompilasi program yang 
rumit, Anda mungkin mem- 
butuhkan Makefile. Berpikirlah untuk lebih 


serius dengan memanfaatkan automake 
dan autoconf. 


220 Untuk melakukan pause di C, 
gunakan nanosleep(). Anda 


akan membutuhkan header time.h. 


Ihome/DATA 1034 2030 


0 2431 --gxid-host-HOST 
--gxid-port-PORT 
--gtk-debug-FLAGS 
--gtk-no-debug-FLAGS 
--g-fatal-warnings 
--gtk-module-MODULE 


608 1033 


2091 2431 


Miscellaneous options 
--version 


Help options 


Unused disk (MB) 
Iu 


AN 


& Zenity. 


221 Anda tidak dapat mengguna- 
kan conio.h di gcc. Sebagai 

gantinya, gunakan pustaka ncurses atau 
newt. 


222 Untuk membuka pustaka 
tertentu, gunakan dlopen/). 
223 Untuk melakukan kompilasi 

program java, gunakan 
program javac. 


224 Untuk menjalankan file .jar, 
berikan perintah berikut ini: 
java -jar a.jar 
225 Untuk melihat versi JDK di 
sistem, berikan perintah berikut: 
java -version 
226 Untuk menghasilkan program 
python yang standalone, Anda 
dapat mencoba mc-millan installer. 
227 Untuk membuat xmlrpc client 
pada python, apa yang Anda 
butuhkan hanyalah modul xmlrpclib. Untuk 
servernya, gunakan SimpleXMLRPCServer. 


228 Untuk menangani signal di 
python, import-lah modul 


signal. 


229 Kenapa sebaiknya menghindari 
forking untuk aplikasi cross 


platform? Karena beberapa platform seperti 


www.infolinux.web.id 


About zenity 
Print version 


Program name as used by the window manager 
Program class as used by the window manager 


Gtkt debugging flags to set 
Gtkt debugging flags to unset 
Make all warnings fatal 

load an additional Gtk module 


Show this help messagi 
Display brief usage m 


Inop@nop:-» zenity --progress --text-"Please wait. (Lx 


5 an as 9) 


Windows tidak mengenal forking. Thread- 
ing masih lebih portable. 


pi) Untuk mendapatkan doku- 
mentasi python online, 
jalankan pydoc pada port tertentu, dan 


bukalah dengan web browser. Contoh: 
pydoc -p 2000 


231 Untuk menampilkan semua 
peringatan pada Perl, berikan 
opsi -W. 
pky) Untuk memeriksa sintak 
program Perl, berikan opsi -c. 
233 Untuk melihat dokumentasi 
fungsi Perl, gunakan perldoc. 
perldoc -f fork 
pk! Untuk memeriksa instalasi Perl, 
gunakan program perlivp. 
235 Koneksi ke PostgreSOL 
dengan PHP dapat dilakukan 
dengan memanggil pg connect!). 
236 Untuk memecah string dengan 
pemisah tertentu menjadi array 
di PHP, gunakan split/). 
pkyi Daripada repot-repot menggu- 
nakan echol) untuk mencetak 
kode HTML, Anda bisa menggabungkan 


PHP dan HTML dalam sebuah file bereks- 
tensi .php. Kode-kode PHP bisa dibuka 


InroLINUX JUNI 2004 45 


260 Tip Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


dengan tag £? dan ditutup dengan ? —. 
Selebihnya, tuliskan saja kode-kode HTML. 


pki: Sebaiknya, matikan register 
globals di PHP. Sayangnya, cara 
penulisan variabel harus diubah. Misalkan, 
selama ini Anda dengan mudah menuliskan 
$name, yang didapat dari sebuah form HTML 
yang dikirim dengan method POST. Dengan 
mematikan register globals, Anda harus 
menuliskannya menjadi $ POSTlnamel. 


pEK) Apakah bisa Pascal di Linux? 
Bisa. Gunakan saja Free Pascal 
(htto://www.freepascal.org). 
240 Apakah tetap bisa mengguna- 
kan unit CRT di Pascal? Bisa. 
Anda tidak harus mengganti dengan unit lain. 
241 Untuk membuat window di 
Pascal, gunakan prosedur 
window. 
pLp) Free Pascal datang dengan 
sangat banyak unit, seperti 
GTK 4 dan koneksi ke PostgreSOL. 
243 Untuk melakukan alokasi 
memori dinamis di Pascal, 
gunakan new. Untuk mendealokasi, 
gunakan dispose. 


PL Untuk membuat button di OT, 
gunakan OpushButton. Contoh: 
OPushButton btnOuit(” &guit”,0): 
245 Untuk mengubah ukuran button, 

panggillah method resizel). 
246 Untuk mengatur flatness 

button di OT, panggillah 
method setFlat/). 


247 Untuk memberikan icon 
tertentu untuk button di OT, 
panggillah method setPixmap/). Buat objek 
baru terlebih dahulu sebagai Opixmap. 


248 Untuk membuat slider di OT, 

gunakan Oslider. 

249 Untuk menampilkan informasi 
untuk file ELF, gunakan 


46  InroLINUX JUNI 2004 


program readelf. Sebagai contoh: 
readelf -a /bin/Is 


pi) Untuk melihat file-file apa saja 
yang terbuka, gunakan 
program Isof. 


Tips lain-lain (10 tip) 
251 Untuk kalkulator di Linux, 
termasuk di console, 


gunakanlah program bc. 


252 Untuk berpindah cepat ke 
setiap terminal, gunakan 
kombinasi tombol Alt-Fxn» di mana 
«n2» adalah nomor terminal. Untuk 


berpindah dari X ke console, gunakan 
kombinasi tombol CTRL-Alt-Fxn». 


253 Untuk logout dengan cepat, 
tekan kombinasi tombol CTRL-D. 


254 Untuk mencegah efek 
penekanan CTRL-ALT-DEL, 
komentari baris tersebut di /etc/inittab: 
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -r -t 4 now 


Apakah runlevel 5 selalu 
255 grafikal di Linux? Tidak juga. Di 
Debian, runlevel 2 pun akan menjalankan 
xdm apabila terinstall. Namun, umumnya, 
di Red Hat Linux, SUSE, dan beberapa 


distro populer lain, runlevel 5 akan 
menjalankan modus grafikal di Linux. 


256 Untuk mengetahui tipe suatu 
file, gunakan program file. 
file /bin/Is 


"5 utama.sxw - StarOffice 7 
File Edit View Insert Format Tools Window Help 


257 Untuk melihat informasi suatu 
program, gunakan man atau 


info. 


ps3 Guna program yes adalah 
mencetak y terus menerus. 
Sangat berguna untuk dipadankan dengan 
program yang menanyakan y atau n. 


259 Bagaimana mempelajari Linux 
tanpa tergantung distro 
tertentu? Pertanyaannya adalah mengapa 
atau untuk apa. Menguasai suatu distro 
juga bukan sesuatu yang jelek. Namun, 
apabila Anda ingin menguasai Linux distro 
apapun, sering-seringlah mencoba-coba, 
membaca referensi di Internet, memahami 
Linux, mencoba-coba berbagai distro Linux 
dan kalau perlu, cobalah membuat distro. 


260 Untuk menyiasati komer- 
sialisasi Linux, ketahui betul 
apa kebutuhan Anda. Kalau Anda mem- 
butuhkan dukungan, akan lebih mudah 
kalau membeli distro komersial. Distro- 
distro bagus yang gratis dan dibuat oleh 
suatu perusahaan bisa menjadi komersial 
dan harganya tak akan terduga. Namun, 
apabila Anda adalah pengguna yang tidak 
membutuhkan dukungan langsung dari 
pembuatnya (karena bisa didukung oleh 
komunitas, misalnya), jangan pilih distro 
komersial. Pasti akan terdapat perbedaan 
antara distro komersial dan tidak. Paling 
tidak, dari sisi dokumentasi misalnya. Atau 
kecepatan mereka memberikan upgrade. 
Kita—tentu saja—tidak dapat membenci 
atau menolak komersialisasi Linux.A 


'/home/nop/temp/writing/now/utama/utama.sxw —X | tem IE Ba S| X El s s| Do &| 


(Default 


As 


XI |Nimbus Roman 1 Iz Pal FEE 


sasalors 


KN KA naa TAN LEK 


1/1 
1 
1/0 


10 « (9.125 # 1.223) 
103.480 


anal 


2 bc. 


www.infolinux.web.id 


Ea Ea ant 
(5 R! nop@nop.:...home/DATA/NOP/home - Shell - Konsole 
8 Session Edit View Bookmarks Settings Help 
. nop@nop :/home/DATA/NOP/home) bc 
bc 1.06 
e Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000 Free Software Foundation, Inc. 
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY. 
t For details type “warranty' . 
1 121 
— Z 
(23 tel 
1 
- 1-4 
(0 
2 


Runtime error (func-(main), adr-3): Divide by zero 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Seminar dan Workshop di 
Unpas Bandung 


niversitas Pasundan Bandung bekerja sama dengan 

InfoLINUX dan KLUB (Kelompok Linux User Bandung) 
menyelenggarakan seminar dan workshop dengan tema “Ap- 
proaching Business with Linux”. Seminar dilaksanakan di Aula 
Kampus IV Universitas Pasundan, Jl. Setiabudi 193 Bandung, 
Sabtu 24 April 2004. Hadir sebagai pembicara seminar antara lain 
Dicky Wahyu Purnomo dari KLUB, Rusmanto dari /nfoLINUX, dan 
Andrie Taniwidjaja dari Linuxindo dan Apkomindo Jawa Barat. 
Seminar diikuti sekitar 100 peserta dari Bandung dan sekitarnya, 
termasuk beberapa aktivis KLUB. 

Pada sesi pertama, Dicky memberikan presentasi tentang 
pengenalan sistem operasi Linux, open source, dan free software. 
Sesi kedua diisi Rusmanto yang membawakan materi penggunaan 
Linux di dunia bisnis dan pendidikan. Pada sesi terakhir, Andrie 
berbicara tentang peluang kerja dan bisnis dengan Linux. 

Acara workshop yang ditujukan untuk para pemula Linux, 
dilaksanakan di tempat yang sama, Minggu 25 April 2004. Materi 
workshop meliputi instalasi dan pengenalan sistem operasi Linux 
dan aplikasi untuk desktop dan perkantoran. Acara seminar dan 
workshop ini diharapkan dapat membangkitkan kembali kegiatan 
komunitas Linux Bandung.ARus 


Pengenalan Linux untuk 
Remaja Masjid Al Azhar 


R emaja Masjid YISC Al Azhar Kebayoran Baru Jakarta, 

pada Minggu 18 April 2004 menyelenggarakan seminar 
setengah hari tentang Linux dan open source untuk para 
anggotanya. Seminar dilaksanakan setelah sholat Dzuhur di salah 
satu ruangan SMP Al Azhar, Jl. Sisingamangaraja Jakarta Selatan, 
dengan menghadirkan para pembicara dari Asosiasi Muslim di 
bidang Teknologi Informasi atau MIFTA (Muslim Information 
Technology Association) dan majalah InfoLINUX. Pembekalan 
materi teknologi ini sudah menjadi kegiatan rutin dari YISC Al 
Azhar setiap Minggu siang, setelah pada pagi harinya mereka 
belajar atau mengkaji ilmu-ilmu agama. 

Dalam seminar tersebut, Pemimpin Redaksi /InfoLINUX 
Rusmanto, mengatakan bahwa Linux dan open source sebaiknya 
dimanfaatkan untuk belajar, berbisnis, dan menjalakan kegiatan 
organisasi keagamaan. Salah satu alasannya, masih banyak 
pengguna komputer di Indonesia yang menggunakan software 
bajakan. Padahal perbuatan membajak software itu tidak sesuai 
dengan ajaran Islam. Di sisi lain telah ada sistem operasi dan 
aplikasi komputer yang bebas di-copy dan digunakan, yaitu GNU/ 
Linux, yang dapat menggantikan fungsi Windows untuk 
kebutuhan sehari-hari.ARus 


www.infolinux.web.id 


Dari Komunitas Untuk Komunitas 


Workshop Instalasi Linux di 
USD Yogya 


alam rangka menyambut DIES XI FMIPA Universitas Sanata 

Dharma (USD) Yogyakarta yang jatuh pada bulan April, 
Komunitas Study Linux FMIPA-USD menyelenggarakan work- 
shop bertemakan “Merakit Komputer dengan prosesor AMD dan 
instalasi Linux-nya”. Workshop ini berlangsung dua sesi yaitu 
pada tanggal 24 dan 25 April 2004 yang lalu. Acara ini dipandu 
oleh Iwan Binanto, staf pengajar Prodi Ilmu Komputer FMIPA- 
USD Yogyakarta dan dibantu tim dari GigaByte. 

Workshop merakit komputer dengan mainboard GigaByte dan 
prosesor AMD sepertinya baru kali pertama diadakan di 
Yogyakarta dan mendapat respon positif dari berbagai pihak. 
Terlebih lagi ketika KPLI-Jogja yang diwakili Dedi Haryadi dari 
KSL UPN mendemokan instalasi GPRS di Linux dan browsing 
Internet dengan GPRS, peserta tampak antusias. Banyak 
pertanyaan yang dilontarkan peserta, mulai dari masalah umum 
hardware dan Linux sampai ke masalah teknis khusus dari 
mainboard GigaByte. Sayangnya, dari pihak AMD sendiri tidak 
mendukung sepenuhnya workshop ini. Padahal dalam workshop 
ini terbukti bahwa Linux dengan distro Mandrake 9.2 dapat 
berjalan dengan baik pada mainboard GigaByte dan processor 
AMD Duron.ARus 


Seminar Diskless dan GPRS 
Linux di IPB Bogor 


H impunan Mahasiswa Teknologi Pertanian IPB Bogor 
menyelenggarakan seminar sehari tentang diskless system 
dan akses Internet murah via GPRS dengan Linux. Seminar ini 
dilaksanakan di Balairung Abdul Muis Nasution (AMN) Fakultas 
Teknologi Pertanian, Kampus IPB Darmaga Bogor, Sabtu 8 Mei 
2004. Dalam seminar ini para mahasiswa IPB juga membentuk 
komunitas atau Kelompok Studi Linux (KSL) Mahasiswa Institut 
Pertanian Bogor dengan Nama Agrinux (Agricultural is Using 
Linux). 

Hadir sebagai pembicara pertama Salman Agus Supriadi, 
instruktur Linux dari LPKNF Jakarta, yang menyampaikan materi 
diskless system atau thin client dengan LTSP (Linux Terminal 
Server Project). Solusi Linux diskless ini memberikan alternatif 
jaringan dengan biaya murah, tidak hanya dari biaya lisensi 
software, tapi juga biaya pengadaan hardware. 

Sedangkan pembicara kedua, Pemimpin Redaksi /InfoLINUX 
Rusmanto, mendemokan cara mengakses Internet di Linux melalui 
GPRS. Solusi wireless Internet via GPRS ini memberikan biaya 
yang relatif murah, sekitar Rp60.000 per bulan, untuk akses 
Internet tak terbatas waktu, melalui salah satu operator telepon 
selular GSM.ARus 


InroLINUX JUNI 2004 47 


IGOS: Indonesia Go Open Source 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


IGOS: Indonesia Go Open Source 


Tidak ada istilah terlambat untuk maju. Kalimat itu tepat ditujukan 
kepada pemerintah dan rakyat Indonesia dalam memanfaatkan open 
source software, bila tidak ingin semakin tertinggal dari kancah dunia 


teknologi informasi. 


ementerian Riset dan Teknologi 

bersama Kementerian Komunikasi 

dan Informasi dan Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia, baru-baru ini 
meluncurkan program IGOS (Indonesia Go 
Open Source). Untuk mengetahui sejauh 
mana pelaksanaan program IGOS ini, kami 
telah mewawancarai Wendy Aritenang, 
Deputi Menristek Bidang Pendayagunaan 
dan Pemasyarakatan Iptek, dan Kemal 
Prihatman, Head of Information Network 


Resources Division, Kementerian Riset, dan 


Teknologi. 

Menurut Wendy, ada tiga tujuan utama 
program IGOS. Pertama, memperkecil 
kesenjangan teknologi informasi antara 
Indonesia dengan negara maju melalui 
pengembangan software. Kedua, 
mempercepat, mengembangkan, 
menciptakan, menarik program-program 


pemerintah bidang teknologi informasi skala 


nasional yang mempunyai dampak politis 
(percepatan program e-government), 
ekonomi (penghematan devisa negara 
dalam pengadaan lisensi, stimulasi 
pengembangan UKMK bidang TI), sosial 
(peningkatan pengguna komputer, 
pelatihan, dan peningkatan akses 
informasi), pendidikan (iptek, e-learning, e- 
library), dan hankamnas (pertukaran 
informasi/trafficking lebih terlindungi). 
Ketiga, mengurangi pembajakan perangkat 
lunak komputer sebagai bagian dalam 
proses penegakan hukum di bidang HaKI 
(Hak atas Kekayaan Intelektual). 

Berikut ini petikan selengkapnya hasil 
wawancara yang kami lakukan di Gedung 
BPPT Jakarta, akhir April 2004 lalu. 


Apa latar belakang IGOS? 
Ada tiga hal utama yang mendorong 
pemerintah menelurkan program 
pemanfaatan OSS (open source software). 
1. Salah satu isue global tentang teknologi 
komunikasi dan informasi atau Informa- 
tion and Communication Technology 


48 InroLINUX JUNI 2004 


(ICT) adalah OSS. Beberapa negara 
bahkan telah jauh meninggalkan kita 
dalam pemanfaatan OSS ini. Jerman 
memanfaatkan OSS karena 
diterapkannya standar dan struktur 
aplikasi e-government le-gov) dengan 
pertimbangan faktor keamanan. 
Denmark memilih alternatif penggunaan 
OSS dalam e-gov dan diharapkan dapat 
membuka pasar software yang 
kompetitif. Pemerintah Malaysia secara 
resmi mendanai studi yang 
menyarankan penggunaan OSS. 
Pemerintah Taiwan merencanakan 
pengembangan OSS desktop yang 
digunakan oleh instansi pemerintah dan 
swasta. Di Thailand, pemerintah 
mendukung pengembangan OSS dalam 
penggunaan untuk tingkat server dan 
komputer desktop. Pemerintah Jepang 
juga telah memulai studi OSS sebagai 
alternatif sistem berbasis Windows. 
Pemerintah Korea mengumumkan pada 
tahun 2007 akan mengganti software- 
software berlisensi dengan OSS. 


. Berlakunya Undang-undang HaKI 


menuntut Indonesia mampu mengatasi 
tingginya pembajakan software. Data 
empiris yang pernah dilaporkan Business 
Software Alliance (BSA) dan dituangkan 
dalam global software piracy 2002, 
menunjukkan bahwa Indonesia 
merupakan salah satu dari tiga negara 
dengan pembajakan terbesar yakni 
89X, setelah Vietnam (9596) dan China 
(9296). Tingginya tingkat pembajakan ini 
menjadikan Indonesia diusulkan oleh 
International Intellectual Property 
Alliance (IIPA) kepada United State 
Trade of Representative (USTR) masuk 
kembali dalam prioritas untuk diawasi 
(priority watch list). Sebagai bagian dari 
masyarakat global, usulan ini tentu saja 
merupakan peringatan yang tidak boleh 
dikesampingkan, karena akan 
memberikan pengaruh negatif kepada 


www.infolinux.web.id 


0, 
Sa & 
3 “& 
2 41 
PLATFOI ) 
Projekt Presentation - 
Software: 


Dstrbuton 
Communcaton 
Projekt ra 


| APiace to Find A Piace to Find 


|“ knoe-how Koouehon 
Senen OS Soware 
Products Developerert 
PRESENTATION # 
" DL PLATFORM 
' Business: 
& Cortaces P 
Servces 
Products. 


Sen AN 54 
VICE ppovIDERS 
MANYFACTURER? 
Digtribution, ppot- 
ing, Produds 


& Sosialisasi IGOS via web. 


pembangunan ekonomi bangsa secara 
keseluruhan. Sebagaimana kita ketahui, 
negara-negara yang termasuk dalam 
daftar ini akan kehilangan fasilitas 
generalized system of preference 

(GSP), yaitu fasilitas khusus untuk 
negara berkembang berupa pembebasan 
tarif dalam pelaksanaan ekspor. 

3. Adanya kesenjangan teknologi informasi 
antara negara berkembang dan negara 
maju. Sesuai kesepakatan World Summit 
on the Information Society (WSIS), 
Desember 2003, pemerintah bersama 
swasta bekerja sama dalam pengem- 
bangan OSS dan free software. Hasil 
kajian The United Nation Conference on 
Trade Development (UNCTAD) tahun 
2003, negara berkembang direkomen- 
dasikan untuk mengadopsi OSS. 


Meskipun sebagian masyarakat, 
lembaga pemerintah dan swasta telah 
memanfaatkan OSS, beberapa hal berikut 
ini menjadikan perlunya gerakan IGOS, 
yakni kurangnya pengetahuan masyarakat 
tentang open source, kemudahan 
masyarakat dalam memperoleh perangkat 
lunak bajakan, sulitnya memperoleh 
perangkat lunak open source, masih 
minimnya penggunaan OSS oleh dunia 
pendidikan dan lembaga litbang, dan 
kurangnya dukungan pemerintah. 


Apa sasaran IGOS? 
Sasaran program IGOS antara lain 
mencakup tiga hal berikut. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


1. Menjadikan OSS sebagai alternatif 
software bagi pengguna maupun untuk 
pengembang. 

2. Meningkatkan daya saing pengembang, 
lembaga litbang maupun industri di 
percaturan global, sehingga memberikan 
peluang kesempatan kerja bidang 
teknologi informasi. 

3. Meningkatkan kemampuan sumber daya 
manusia bidang teknologi informasi (di 
perguruan tinggi, sekolah, dan 
masyarakat). 


Apa manfaat IGOS? 
Pelaksanaan program IGOS diharapkan 
dapat memberi manfaat kepada semua 
pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat 
pengguna, pemerintah, dan industri 
pengembangan software. 

Bagi masyarakat pengguna, OSS akan 
memberikan alternatif pilihan perangkat 
lunak desktop yang murah, meningkatkan 
pengetahuan masyarakat tentang teknologi 
informasi, memperkecil kesenjangan 
teknologi informasi, meningkatkan akses 
informasi masyarakat, dan meningkatkan 
kreativitas dalam mengembangkan dan 
memanfaatkan teknologi informasi 
(kreativitas tidak dibatasi oleh software 
yang ada). 

Untuk pemerintah, pemanfaatan OSS 
akan memperkecil biaya pembelian 
software (khususnya penggunaan sistem 
operasi desktop dan jaringan), menghemat 


devisa dalam pengadaan software, 
menumbuhkan industri software dalam 
negeri sehingga dapat meningkatkan 
inovasi bidang teknologi informasi, 
memberi peluang untuk pengembangan 
software dalam permasalahan lokal 
spesifik, perusahaan/institusi dapat lebih 
mengetahui business process dengan cara 
improvement/modifikasi, mengurangi 
permasalahan HaKI, mempromosikan 
kompetisi bidang teknologi informasi, dan 
meningkatkan keterbukaan serta faktor 
keamanan sistem. 

Bagi industri pengembang, penggunaan 
OSS akan meningkatkan pengembangan 
industri software nasional, biaya rendah 
dalam memasuki industri software, 
mengembangkan kemampuan sumber daya 
manusia bidang teknologi informasi, dan 
memindahkan paradigma dari “17 import" 
ke “/T export”. 


Bagaimana strategi 
pelaksanaannya? 

Kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap, 
yaitu tahapan persiapan dan analisis, 
tahapan sosialisasi dan perumusan, dan 
tahapan implementasi (penerapan). Strategi 
pelaksanaannya juga dilakukan secara 
bertahap yang berorientasi pada target. Pada 
tahap persiapan, dilakukan uji coba berbagai 
aplikasi OSS dalam skala terbatas di 
lingkungan intern. Pada tahapan sosialisasi, 
akan diperkenalkan aplikasi OSS yang telah 


PERSIAPAN ANALISIS 


Ttiwulan 1 - Tahun 2004 Triwulan 2 dan 3- Tahun 2004 


SOSIALISASI 


Triwulan 2 dan 3- Tahun 2004 


PERUMUSAN IMPLEMENTASI 
KEBIJAKAN 


Triwulan 3 - Tahun 2004 


Triwulan 4 - Tahun 2004 


Tim Pengarah IGOS 


Perumusan 
Kebijakan 


kdentfikasi 
Permasalahan 


21 


- Rekomendasi sosialisasi 


& Skenario pelaksanaan IGOS. 


- Masukan perumusan sosialisasi 


kebijakan 


www.infolinux.web.id 


IGOS: Indonesia Go Open Source 


Rusmanto 


& Wendy Aritenang. 


diujicoba, sekaligus membandingkan dengan 
software yang berbasis c/osed source. 

Pada penerapan OSS ini, pemerintah 
dalam kegiatan sehari-harinya diharapkan 
dapat berperan sebagai suritauladan untuk 
tidak menggunakan software bajakan. 
Pelaksanaannya dimulai dari tingkatan unit 
terkecil, kemudian pada unit yang lebih 
besar, dan selanjutnya diharapkan dapat 
diikuti oleh seluruh instansi lain yang berada 
di bawah koordinasinya. 

Dalam waktu dekat, program IGOS akan 
menghasilkan SKB (Surat Keputusan 
Bersama) beberapa kementerian, dimulai 
dengan Menteri Ristek dan Menteri 
Kominfo, untuk penggunaan OSS di 
lingkungan kantor pemerintah. 


Apa rekomendasi agar IGOS 
tidak hanya sebatas ide? 
Kebijakan program IGOS akan efektif bila 
didukung oleh berbagai elemen masyarakat. 
Perlu ditingkatkan kesadaran semua pihak 
untuk mengurangi dan memberantas 
pembajakan software dalam rangka 
ratifikasi HKI. Program IGOS yang 
dicanangkan oleh Kementerian RISTEK dan 
KOMINFO merupakan salah satu alternatif 
rasional saat ini untuk meningkatkan 
akselerasi penggunaan Open Source 
Software (OSS) di Indonesia. 

Keberhasilan program IGOS, dengan 
adanya batasan kerangka waktu yang 
cukup singkat, memerlukan sumber daya 
yang cukup, komitmen bersama, dan 
goodwill dari para pemimpin (pemerintah 
dan swasta). 

Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


InroLINUX JUNI 2004 49 


Weblog, WikiWiki, dan HTML Generator 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Berkenalan dengan Weblog, 
WikiWiki, dan HTML Generator 


Weblog, WikiWiki, dan HTMLGenerator adalah sarana yang 
memungkinkan setiap orang melakukan kolaborasi atau pertukaran 
informasi yang diperlukan bila ingin menjadi bagian dari komunitas, 


terutama komunitas open source. 


aat ini, banyak mekanisme untuk 

membuat sebuah project atau 

melakukan implementasi project 
development baik itu personal ataupun 
corporate, baik itu open source maupun 
komersial. Banyak open source project 
yang sangat valuable yang tidak didapat 
software propietary. 

Artikel ini membahas Weblog, WikiWiki, 
dan HTML Generator yang memungkinkan 
kita membuat sebuah personal website 
yang cepat dan powerful, yang mana 
personal website ini dapat digunakan 
sebagai website open source, ataupun 
website pribadi mengenai ide-ide Anda, 
bisa juga mengenai politik sebagai sarana 
exposure diri, ataupun website project 
internal pembaca di dalam perusahaan 
pembaca bekerja. 


CMS dan Weblog 


Setelah meledaknya dotcom sekitar tahun 
2000-an, dan tahun 2004 yang dibilang 
return back-nya dunia dotcom dengan 
model bisnis baru. Membuat banyak jargon 


n Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


baru didunia bisnis yang berhubungan 
dengan TI. 

Dalam periode 2000-an ada istilah yang 
populer yang sempat menjadikan CMS 
(Content Management System) menjadi 
fondasi untuk pengembangan dotcom, di 
mana CMS memperkenalkan sebuah 
metode untuk mengatur content yang 
umumnya berbentuk file digital, link, 
multimedia file, content database, ataupun 
berbentuk XML metadata yang siap 
ditransformasikan menjadi content lain. 
Dengan workflow engine, membuat CMS 
adalah sebuah aplikasi e-publishing yang 
bekerja layaknya perusahaan cetakan, 
malah tidak sedikit yang membuat 
connector CMS dengan OuarkXPress atau 
PageMaker, sehingga hasil akhir CMS 
bukan ditampilkan di website saja tetapi 
menjadi sebuah majalah atau tabloid. 

CMS kelas dunia seperti Divine 
SiteServer (dulu OpenMarket) yang power 
rcti.tv, ataupun Broadvision yang power 
LippoStar.com (sudah tutup), Vignette yang 
power Astaga.com (sekarang sudah di- 


replace), ataupun TimeSite yang powed 
(HSBC.com dan subsidiary-nya secara 
global), semuanya sudah mengadopsi 
konsep management content di dalam 
aplikasinya. Malah penulis yang sempat ikut 
dalam sebuah project dengan SiteServer, 
pernah mendapatkan module aplikasi 
connector dengan OuarkXPress, sehingga 
setiap jurnalis yang menulis artikel, bisa 
men-submit artikelnya melalui Internet, 
kemudian editor meng-approve-nya di 
Internet juga, dan setelah itu kita bisa 
memilih content yang ada dikirim publish di 
Internetatau dilempar ke layout 
OuarkXPress. 

Tim Layout hanya perlu mengatur 
halaman di OuarkXpress kemudian tinggal 
melakukan sparasi setelah itu untuk 
dilakukan percetakan. Sayang sekali 
aplikasi OuarkXPress itu belum ada versi 
Linuxnya, sehingga dapat dikatakan Linux 


rs Tools Settings Window Help 


120 O4 25 


IKM AO EI PP Location: | & hitpilmmm.rollermeblogger.oroMikiWikiisp?page-RollerFag Isl 4 t 3 m& 


ROLLERFAO 


Freguently asked guestions about the Roller Weblogger. 


OLI What is a weblog? 
logger? 
Ip between Roller Webloggermand JRoller, JavaLobby, and FreeRoller? 


SW7I who uses the Roller Weblogger? 

2181 Wo developed Roller? 

811 How do use wbloggar with Roller Weblogger? 
1101 Does Roller Weblogger have an IRC channel? 


Other Roller FAOS that might be helpful: 


@instaltato: ut Installing Roller 
oller 


Mer 
@DevelopmentFAOs about Roller development 


WHAT IS A WEBLOG? (#1) 


A weblog, also known as a blog, Is a public diary where you write things that you want to share with others, comment on items of interest to 


you, and link to recent reading on the web and other weblogs 


WHAT IS THE ROLLER WEBLOGGER? (#2) 


The Roller Webloggersis weblogging software, designed to be installed on a server and used by multiple weblog authors. Rolleris open source 


software and is written in Java, 


TEA & 0 KI) D Loeton | Miritohomjusoriaisewkwik 


Find! | 


success in Indonesia 


Get Involved 


Resources 


Set your name 
in 


Java User Group Indonesia 

Welcome to JUG Indonesia, an Indonesian Java Community. 

Join the JUG, and create your own JaMU (Java Meet Up) in your city, and be a part of emotional revolution. 

Emotional revolution is when you feel you wanted to die but you cant because you have to do one last thing: make Java a bigger 
Our members here comes from different backgrounds and experiences, from newbie to the most experienced architect. We are 
here to come together and share our knowledge and know-how. 

Our official maling list is jug-indonesia@yahoogroups.com 

Our members usually hang out at #jamu @ leguin.freenode.net 

To subscribe send blank email to JUG Indonesia Mailingliste 

'Any guestion, send email to JUG Indonesia Owners 


We are registered at java.Sun visit JUG at Sune 


We want you comment, post it here.. at Forume 


UserPreferences 


WHAT IS THE RELATIONSHIP BETWFEN ROIIFR AND IROII FR. IAVAI ORRY. AND FRFFROI FR? (#31 


& Wiki dengan jspwiki. 


50  InroLINUX JUNI 2004 


Editthis page More info. 
This page last changed on 16-D6c-2003 20:47:06 WIT by 2021551925. 


Attach file.. 


& Wiki Java User Group menggunakan jspwiki. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Weblog, WikiWiki, dan HTML Generator 


Edit View Go Bookmarks Tools Seltings Window Help 


3 KAA MO Ep oetion Wi hitpdlwalinux.or-idiwiki/ laua Oo 33 BEIRRA MO Ep oeton @ hitpiImibemateorai 


# HIBERNATE 


Location Edit View Go Bookmarks Tools settings Window Help Loc: 


(Laga og DS 


Home Page 


User: Gue Change | Register 
LINUX.OR.ID LIST DIRECTORY)—”) HISTORY)—” PRINT SEARCH: | 
un News.» Object/Relational Mapping and Transparent Object Persstence forjava and SOL Databases 

Selamat datang di LinuxOrldWwiki (7). kumpulan informasi seputar Linux dan Linuxindonesia. Website ini dikembangkan lewat Wiki dan selalu dalam 
proses yang berjalan dan senantiasa membutuhkan bantuan kita semua untuk TurutBerpartisipasi. Bagi anda yang berniat untuk TurutBerpartisipasi Relational Persistence For Idiomatic Java 

. dimohon membaca informasi yang terdapat di halaman TurutBerpartisipasi untuk syarat-syarat dan prosedurnya. 

Hibernate is a powerful, ultra-high performance object/relational persistence and guery 
service for Java. Hibernate lets you develop persistent objects following common Java 
idiom - including association, inheritance, polymorphism, composition and the Java 
collection framework. Extremely fine-grained, richly typed object models are possible. 
The Hibernate Ouery Language, designed as a "minimal" object-oriented extension to 
SOL, provides an elegant bridge between the object and relational worlds. Hibernate is 
now the most popular ORM solution for Java. 


» Apa itu Linux? 
» Apa itu KPLI? 

« Kegiatan (3) Linux di Indonesia 
» Tentang LinuxOrid 


(rorumMaitingiists | 
TIRA Issue Tracking 

o FagMilis Hibernate rejects the use of bulld-time code generation / bytecode processing, Instead, 

reflection and runtime bytecode generation are used and SOL generation Occurs at 

system startup time. This decision ensures that Hibernate does not impact upon IDE 

debugging and incremental compile. 


' 


» Linux Tutorial 
& Linux HowTo(? 
& Link AII major SAL database management systems are supported: Oracle, DB2, MYSOL, PostgreSOL. Sybase, SAP DB, 

5 HypersonicSOL, Microsoft SOL Server, Informix, FrontB2se, Ingras, Progress. Mckoi SOL, Pointbase and Interbase. 
Support for other databases with JDBC drivers is easy to add. 


& Contactinfo (Pj 
Of course, Hibernate integrates elegantiy (and without restrictions) with all popular J2EE application servers and web 
containers, Hibernate is supported by open source development tools including XDoclet, Middlegen and AndroMDA. 
See our complete introduction for more information. 


« Bagaimana saya bisa MembantuMengembangkan 9) Linux di Indonesia ? 


& Apa itu Wiki? Hibernate is Free Software. The LGPL license is sufficientiy flexible to allow the use of Hibernate in both open source 


and commercial projects (see the LicenseFAO for details). Commercial support and training for Hibernate is available 
through JBoss Group. 


1: WikiWikiWeb :: HowToUseWiki :: AddingPages :: SandBox :: RecentVisitors :: RecentChanges :: MostPopular :: mMOdIEOen 


Last edited on Tuesday, February 24, 2004 14436 am. 


& Website Linux.or.id menggunakan phpvwiki. 


belum siap untuk modul percetakannya, 
karena OuarkXPress hanya jalan di 
Windows dan MacOS. 

Di luar CMS, ada yang bekerja secara 
spesifik untuk menampilkan content yang 
bekerja lebih simpel yaitu Essay dan 
Blogger (kita dapat juga menyebutnya part 
of CMS), di dunia PHP yang paling populer 
adalah dimulai dengan project PHPNuke/ 
PostNuke. Malah saat ini ada insiatif 
interaktif dari sekadar mem-publish content, 
yaitu WikiWiki, yang memungkinkan siapa 
saja untuk berkontribusi. 

Weblog/blog adalah sebuah website 
yang menampilkan content secara berkala 
dan berbasiskan waktu/tanggal pengisian 
yang umumnya bersifat kronologis. 

Weblog kali pertama muncul sekitar 
pertengahan 1990-an, dan sangat populer 
didunia publishing gratisan (free publishing). 
Weblog memungkinkan setiap orang untuk 
mem-publish kegiatannya dan malah 
dengan kemampaun syndication 
memungkinkan terbentuknya /ink antara 
weblog tersebut. Syndication umumnya 
berbentuk XML, yang memungkinkan 
terjadinya agregasi informasi antara weblog 
secara menyebar (one to many syndica- 
tion), yang sifatnya satu arah. 

Weblog ini malah di Amerika sudah 
menjadi sarana politik yang solid, coba saja 
kunjungi http://www.blogforamerica.com, 
www.bush2004.com/blog, atau yang lebih 
berbau teknologi ke ebn.weblogger.com, 
www, jroller.com, www.javablogs.com 
(Australia), www.longhornblogs.com. 
Malah terkesan di US sana, senator yang 


21.2.2004 - TheServerSide Java Symposium 


IFyou are afirst time user, follow this road map to learn Hibernate guickly. 


Recent site updates 
today, 12:18 | XDocletforHibernate 


& Website hibernate dengan cowiki. 


tidak memiliki weblog, ketinggalan zaman, 
hebatnya isu terkini mengenai kepresidenan 
George Bush kuat sekali di dunia blog. 

Terus terang weblog dapat dikatakan 
CMS tetapi untuk tujuan yang simpel dan 
content yang lebih simple, umumnya yang 
berhubungan dengan penampilan berdasarkan 
tanggal/waktu. CMS tentu saja lebih luas, 
karena memiliki kemampuan untuk memilih 
content yang ditampilkan sesuai sekenario 
page yang didesain yang tertuang dalam 
Information Architecture (IA). 

IA adalah sebuah blueprint 
pengembangan website compleks yang 
mana tidak diperlukan dalam implementasi 
Weblog. CMS saat ini berguna untuk 
menjadi fondasi selain dotcom juga KMS 
yang baik (Knowledge Management 
System). 

Untuk membuat dan memilih weblog, 
sebaiknya dilihat kemampuan weblog 
tersebut yaitu memiliki kemampuan 
Calendar, Metadata, Syndication, dan 
Management, yang mana akan diterangkan 
setelah ini. Malah saat ini kemampuan 
trackback dan comment adalah fasilitas 
standar dari blog yang baik. 


Calendar 

Calendar yang ada di weblog sederhana 
sebenarnya, ini sebenarnya untuk mengum- 
pulkan blog-blog yang sudah di-entry, dan 
kita bisa menampilkannya berdasarkan hari. 


Metadata 
Setiap pengisian blog, sistem weblog yang 
baik memiliki beberapa isian seperti title, 


www.infolinux.web.id 


kategori blog, time (biasanya autogenerate), 
dan object seperti image. 

Kemampuan terbaru yang muncul 
belakangan ini adalah hierarchical category, 
yang mana fasilitas ini akan dirilis dalam 
waktu dekat oleh tim RollerWeblogger. 


Syndication 

Kemampuan untuk di-fetch oleh sistem 
syndication, baik itu seluruh weblog 
maupun berdasarkan kategorinya. 
Umumnya syndication menggunakan 
format W3C, yaitu RSS ataupun RDF. 


Management 
Weblog yang baik memiliki management 
yang terintegrasi dengan weblog-nya, satu 
weblog sebaiknya punya satu mekanisme 
management. Weblog yang bagus sebaik- 
nya mendukung Blogger API sehingga 
memungkinkan pemakai dapat menam- 
bahkan blog kedalam sistem weblog secara 
remote. Blogger API saat ini sudah menjadi 
standar dan untuk mengimplementasikannya 
umumnya menggunakan XML-RPC API. 
Weblog yang baik sebaiknya memiilki 
kemampuan untuk notifikasi, tetapi 
umumnya weblog yang sudah lebih baik 
memisahkan kemampuan ini menjadi 
plugins. 


Plugins 

Plugins adalah module-module kecil yang 
dibuat untuk membuat weblog menjadi 
lebih enhance. Plugins biasanya dibuat oleh 
pihak ketiga, yang umumnya didapat dari 
setiap weblog adalah plugins notifikasi, 


InroLINUX JUNI 2004 51 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Weblog, WikiWiki, dan HTML Generator 


B- 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


0 Bookmarks Tools Settings Window Help 


DS wu IKRA KO Ep oeton | khttptmmrolleweblogger.org/page/project 


Iga) Oo DS 


MEIYABLETYPE 


Aa. 


THE ROLLER WEBLOGGER 


Dave | Lance | Matt | Mindaugas 


Roller is server-based weblogging software, a web application that is designed to support multiple 


ALPHA TESTING TO BEGIN SOON 
01.30.2004 


Support Forum 
Default Templates 
Default stvles 


& Website movetabletype. 


plugins image gallery, plugins emotion, dan 
plugins html. Sayangnya saat ini plugins 
weblog belum standar, tidak seperti 
BloggerAPI yang dapat diimplementasikan 
dibanyak bahasa, baik itu Perl, PHP, 
Python, Java, Visual Basic, maupun Pascal. 

Weblog populer di antaranya adalah 
MovetableType, Nucleus, RollerWeblogger 
(Java), Blojsom (Java), serta Weblog Client 
yang memungkinkan kita bekerja secara 
offline, dan update blog setelah adanya 
koneksi Internet yaitu wbloggar (Windows) 
dan Chronicle Lite (Java). 

Malah saat ini ada Blojsim yang 
memungkinkan kita menambah blog dari 
instant messaging. MovetableType adalah 
Weblog paling powerful yang pernah 
pembaca coba, jauh mengalahkan module 
yang lainnya, sedangkan RollerWeblogger 
adalah Weblog yang menggunakan 
teknologi Java Open Source populer seperti 
Hibernate, Struts. Cocok sekali untuk 
mereka yang mau mempelajari Java Open 
Source Framework. 


WikiWiki 
WikiWiki muncul karena sistem blogger yang 
ada kurang interaktif, semua orang yang 
ingin berkolaborasi harus login, dimana login 
tersebut diatur oleh blog administrator. 
Karena kurang interaktifnya, terutama dalam 
pengembangan aplikasi open source yang 
mengutamakan interaktif bukan hanya dari 
tim developer tetapi juga pemakai, memun- 
culkan istilah WikiWiki, yang diambil dari 
bahasa Hawaii yang artinya kolaborasi. 
WikiWiki memungkinkan siapa saja 


52  InroLINUX JUNI 2004 


and nntp//rss, 


JDBC-accessible database. 


information, and lots more 


& The Roller WebLogger. 


untuk mengubah content yang sudah 

disimpan, dan perubahan disimpan menjadi 

revision. Administrator dapat mengubah 
content yang diisi bila tidak berkenan kapan 
saja, dan content sebelumnya akan 
kembali. Malah siapa saja bisa melihat siapa 
merubah siapa, dan apa yang diubah. 

Hanya saja WikiWiki ini sangat rendah 
tingkat keamanannya, karena siapa saja 
dapat masuk dan mengubah content 
semaunya. Walaupun revision engine-nya 
bekerja dan umumnya bekerja baik sekali, 
kalau ada yang iseng, administrator 
wikiwiki akan kerepotan. 

WikiWiki umumnya memiliki fasilitas 
sederhana saja, yaitu: 

1. Preferences dalam WikiWiki adalah 
informasi perubah, ada beberapa 
WikiWiki yang memerlukan password 
atau register terlebih dahulu, terus /ogin 
di preferences-nya, tetapi ada juga yang 
tidak perlu, yang penting login saja, user 
bisa ganti-ganti. Karena memang 
WikiWiki tidak mengutamakan hal ini. 

2. Edit/Create, setiap user yang sudah 
mengisi preference WikiWiki, bisa 
langsung mengedit content yang sudah 
ada ataupun membuat yang baru 
semaunya. 


Bedanya WikiWiki dengan mekanisme 
pembuatan content adalah adanya 
WikiEtigue yang mana harus dijalankan oleh 
pihak pengisi, WikiWiki juga memiliki dialek 
yang khusus yang umumnya bekerja dan 
dimiliki oleh sistem WikiWiki, seperti 
phpWiki dan JSPWIiki memiliki format dialek 


www.infolinux.web.id 


simultaneous weblog users and visitors. Roller supports all of the latest-and-greatest weblogging 
features such as comments, WYSIWYG HTML editing, page templates, RSS syndication, trackback, 
blogroll management, and provides an XML-RPC interface for blogging clients such as w:bloggar 


Roller is written entirely in Java with calls to Java Servlet and JDBC APIs. The Roller Installation Guide 
describes how to install Roller on the Tomcat Servlet Container and the MySOL database, but with a 
little work you should be able to deploy Roller to just about any Java application server and instanty! 


Roller is open source software, licenced under the Apache-like Roller Webloggerlicense. You can 
support hundreds of weblogging users on one Roller server. you can install Roller to run your own 
personal weblog, or you ship a new product based on the Roller source code and the software 
license cost to you is nothing, 


For more information on Roller, please refer to the Roller WIKI, where you wil find the following 


ABS Sy Goosie 


Start blogging 
now 

Publish, be read, 
and get paid 
Begin writing 


#uwbloggingnetworl 


Blog For Free 
Check Out this 
new site that 
offers Free 
Blogging for all 


Let's Blog 
Free, fun & easy 
weblog service 
Say what you 
want, when you 
wantto 
was al.co1 


yang sama. Dialek dan etika dalam 
WikiWiki ini sudah standar, sehingga 
sebuah aplikasi yang dikatakan WikiWiki 
adalah bila memiliki fasilitas ini. 

Saat ini, ada beberapa project weblog 
yang menambahkan link ke WikiWiki, 
sehingga setiap blog dapat di-followup 
menjadi sebuah mekanisme interaktif. 

Seperti untuk membuat link misalnya ke 
http://www.blueoxygen.org/blueforum, 
mekanisme bahasa WikiWiki adalah 
IBlueOxygen| http://www.blueoxygen.org/ 
blueforuml, sedangkan untuk membuat 
sebuah content baru misalnya mengenai 
apa itu BlueOxygen cukup hanya menulis 
IBlueOxygen!. Umumnya saat membuat 
IBlueOxygenl, WikiWiki akan keluar sebuah 
tanda tanya yang kalau diklik akan 
memindahkan user ke web yang telah ada 
atau bila tidak ada akan muncul sebuah 
page edit/create wiki. 

Mekanisme WikiWiki menggabungkan 
dua kata yang akan menjadi topik/page 
tersendiri, sebaiknya kata seperti 
BlueOxygen ditulis sambung bukan Blue 
Oxygen, Linux.or.id ditulis LinuxOrld. Nama 
yang mengakses juga digabung, biarpun 
mekanisme bracket dapat menggunakan 
mekanisme spasi, itu tidak dianjurkan, 
contohnya adalah Frans Thamura, 
sebaiknya ditulis (FransThamural bukan 
(Frans Thamural. 

WikiWiki populer adalah JSPWIki.org, 
PHPnuke.sf.net, Twiki.org, atau coWiki dari 
Develnet.com yang bisa di-archive. 

RollerWeblogger salah satu weblog Java 
dapat diintegrasikan dengan JSPWiki 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


dengan baik sekali. Sehingga setiap weblog 
selain dapat di-comment, pembaca dapat 
memperluas artikelnya kedalam WikiWiki 
secara otomatis. 


HTML Generator/ 
Publishing 
Ada satu mekanisme yang diterapkan di 
CMS dan dikeluarkan menjadi sebuah 
module sendiri, di mana populer di website- 
website open source populer seperti 
Apache.org atau Hibernate. Karena 
kemungkinan mendistribusikan website 
yang ada dengan, di mana website-nya 
berisikan informasi tentang project yang 
dikembangkan serta berisikan user guide, 
dan mendistribusikan metadata dari 
website-nya dengan format Xdoc. 
Mekanisme ini dalam CMS disebut 
publish to HTML, dan biasanya publish ini 
menghasilkan HTML statik yang terlink. 
Contoh website dengan mekanisme statik 
ini adalah Detik.com, Kompas.com. 
Mekanisme ini memakan resource paling 
kecil, dan sangat berguna untuk web yang 
hit-nya tinggi sekali. 


Dengan stabilitas Apache webserver 
yang sudah terbukti hebat, memungkinkan 
mekanisme ini tidak akan crash atau perlu 
maintenance. Malahan mekansime ini 
memungkinkan untuk memasukan code- 
code meta Xdoc ke dalam code source 
code project open source. 

Di dunia Java Open Source, project 
yang sangat concern untuk implementasi 
ini adalah Apache Forrest, integrasinya 
terhadap project management open source 
seperti Ant, Maven, memungkinkan 
terjadinya integrasi yang baik. 

Ada beberapa project Weblog ataupun 
Wikiwiki yang menggunakan mekanisme 
mirip seperti ini, tetapi dengan mekanisme 
yang berbeda, sistem Weblog/WikiWiki-nya 
merekam content-nya bukan ke database 
tetapi ke static file. Di antaranya Blojsom 
dan Twiki. 

Hibernate yang menggunakan Twiki, 
memungkinkan mendistribusikan WikiWiki 
ke dalam source code project, jadi setiap 
kali kita download code hibernate, kita bisa 
mendapatkan copy dari website-nya. 

cWiki yang dikembangkan dengan perl, 


Weblog, WikiWiki, dan HTML Generator 


berintegrasi penuh dengan Maven (Project 
Management yang dikembangkan dengan 
Java Open Source di bawah bendera 
Apache.org). Mekanismenya malah lebih 
unik, dia ambil content WikiWiki dari 
internet dan memasukan ke dalam 
repository lokal setiap developer/tester, 
sehingga dalam pemograman open source 
yang memerlukan feedback dari user, 
setiap user-nya mendapatkan feedback di 
WikiWiki secara lokal. 

Sayangnya sampai saat artikel ini 
dibuat, media kolaborasi yang ada baru 
bisa mengintegrasi module Weblog dengan 
Wiki (RollerWeblogger dengan JSPWIiki), 
Weblog dengan HTML Generator 
(Blojsom), Wiki dengan HTML Generator 
(cWiki), belum ada yang streamline 
semuanya. Apakah ini artinya pembaca 
harus berkontribusi? 

Mungkin setelah membaca artikel ini, 
ada pembaca yang tertarik untuk 
berkontribusi dengan project-project open 
source Weblog/Wikiwiki/HTML Generator, 
selain menggunakannya tentu saja. 
Frans Thamura (frans @intercitra.com) 


IKLAN 


IKLAN 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX JUNI 2004 53 


Membuat Halaman Login dengan PHP 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Membuat Halaman 
Login dengan PHP 


Halaman /ogin sering kali digunakan untuk otentifikasi user yang 
memasuki sebuah halaman web. Apabila Anda berniat membuat halaman 
login dengan PHP, tentu Anda memerlukan session dan cookies dalam 
pembuatan sistem otentifikasi pengunjung situs web Anda. Mungkin 
Anda pemula PHP yang ingin belajar session dan cookies dan tertarik 
ingin belajar membuat halaman login seperti ini? 


idak bisa dipungkiri bahwa 

keamanan akses di sebuah halaman 

web merupakan suatu hal yang 
sangat penting untuk diperhatikan. Data 
yang terdapat dalam suatu halaman web 
seringkali merupakan data penting yang 
tidak boleh diperlihatkan sembarangan 
kepada orang yang tidak berhak. 
Contohnya tidak mungkin seluruh data 
yang menyangkut privasi seseorang dalam 
suatu halaman web langsung ditampilkan 
kepada semua pengunjung yang membuka 
situs web tertentu. 

Sedangkan Internet merupakan dunia 
yang luas di mana setiap orang dapat 
dengan mudah mengakses situs Anda. 
Untuk itu, hak akses user terhadap data 
yang terdapat dalam situs web perlu 
dibatasi. Cara yang biasa digunakan untuk 
membatasi hak akses seseorang terhadap 
isi sebuah website, yaitu dengan 
melakukan proses login terlebih dahulu. 
Ketika Anda memasuki sebuah halaman 
web yang seperti ini, sebelum dapat 
mencari data yang diperlukan dari website 
tersebut Anda diminta untuk memasukkan 
user id yang merupakan pengenal Anda 
dan password yang hanya diketahui oleh 
Anda sendiri, sehingga hanya user yang 
telah memiliki haklah yang diizinkan untuk 
mengakses situs tersebut. 

Untuk dapat mengakses situs ini, user 
yang login harus memberikan user id dan 
password dengan benar. User id dan 
password yang telah diberikan akan 
divalidasi dengan database yang sudah ada 
di server. Apabila user id terdaftar dan 
password yang diberikan juga cocok dengan 
data yang terdapat dalam database, maka 
user akan diberi wewenang untuk masuk ke 


54  InroLINUX JUNI 2004 


dalam sebuah halaman web. 

Mungkin Anda ingin mencoba membuat 
halaman login seperti ini. Kita akan mem- 
bahas bagaimana cara membuat halaman 
login seperti ini, sekaligus kita dapat melihat 
perbandingan proses login dengan session 
dibandingkan menggunakan cookies yang 
juga merupakan kemampuan bahasa script 
PHP. Tulisan sebenarnya ini lebih ditujukan 
bagi Anda yang mungkin masih asing dan 
belum mengenal session dan cookies. 

Saat ini, PHP merupakan bahasa script 
open source yang masih seringkali 
digunakan untuk menciptakan halaman 
web yang dinamis terutama di lingkungan 
berbasiskan Linux. Dengan didukung oleh 
apache server dan database MySOL, PHP 
dapat menghasilkan halaman web dinamis 
yang cukup powerful. Nantinya database 
yang diperlukan untuk otentifikasi user id 
dan password akan kita buat dengan 
menggunakan database MySOL. 

Sekarang kita akan membuat database 
yang akan digunakan untuk menyimpan user 
id dan password yang dapat digunakan 
untuk login dalam sebuah halaman web. 
Untuk membuat database dan table yang 
diperlukan, maka Anda dapat menjalankan 
mysgl sebagai user root dan memberikan 
perintah-perintah SOL berikut: 
mysgl» CREATE DATABASE login : 


mysgl» CONNECT login : 


mysgl» CREATE TABLE user data ( 
name VARCHAR/40) NOT NULL, 
user id VARCHAR(20) NOT NULL, 
password VARCHAR/(20) NOT NULL, 
PRIMARY KEYluser id) 
he 


www.infolinux.web.id 


Ed Yew Go Bookmarks Tools Window Help 


TI Th 
ko” Fowani ” Reload Stop 
Demo UBootmarts 
Vo ak tp 
it Network C4 

3 & 
Reload Stop 


lks Hrd var 


ca 5 part 


H tp Mocalhost/logrvsess. detaut one (e| JA. Search 


Saat ini tabel user data masih kosong. 
Sekarang kita masukkan data user yang 
nantinya akan Anda berikan untuk 
mencoba untuk login dalam halaman login 
yang nantinya Anda buat. 
mysgl» insert into user data values 
(“Stefan A.Y.', 'stefan', "sembarang ): 


Semua script PHP yang kita buat 
nantinya akan terkoneksi ke database login 
dalam mysgl sebagai user 'php'. Berikut ini 
adalah perintah-perintah untuk memberikan 
wewenang bagi database user 'php' untuk 
mengakses tabel yang terdapat dalam 
database login. 
mysgl» GRANT ALL PRIVILEGES ON 
login.“ TO php@localhost identified by 

"php : 


Sekarang database sudah siap dan kita 
tinggal membuat script-script PHP untuk 
menghasilkan sebuah halaman login. 
Pertama-tama untuk mempermudah kita 
dalam mengakses database, buatlah 
sebuah file yang bernama 'connect.php' 
yang berisi variabel yang akan digunakan 
dalam koneksi dengan database. Tujuan 
kita membuat file connect.php, yaitu 
supaya apabila sewaktu-waktu terjadi 
perubahan informasi mengenai database 
dapat dengan mudah memperbaiki 
informasi program dengan mengganti isi 
variabel yang terdapat dalam connect.php. 
II file connect.php 
« ?php 

$host-”localhost": // server dimana 
database disimpan 

Sdb username -"php”: // nama user 
yang dipakai untuk connect ke 
database 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


File Edit View Go Bookmarks 


Tools 


Window Help 


M . 3 & 


Back Forward Reload Stop 


& http://localhost/login/sess-default.php (“| (A. Search) s - 
m 


Selamat datang Stefan A.Y. 
Anda telah login sebagai stefan 


& Halaman sesudah login. 


$db password — "php": // password 
database 
$db name -"login”: // database 
yang digunakan 

225 


Simpanlah script php ini ke dalam 
sebuah file yang bernama 'connect.php' 


Menggunakan session 
Sekarang kita akan membuat form login 
menggunakan session. Form ini yang akan 
digunakan user untuk login, di dalamnya 
terdapat script PHP yang bertugas untuk 
menjalankan proses login. Apabila proses 
login lancar maka akan ditampilkan script 
file sess default.php. 

Berikut ini adalah script form login. Kita 
misalkan file sess login.php sebagai form 
login: 

II file sess login.php 

« ?php 

if($action — -"login”) 

t 
session start|): 
session register(“reg username”): 
session register(“reg userid”): 
session register(“reg userpassword”): 
reguire “connect.php”: 


if(!(Slink -mysgl pconnect/Shost, 
$db username,$db password))) 
| 

printf(“Yosin” ,mysgl error/)): 

exit(): 
) 
if(!($r-mysgl db guery("$db name”, 
"select “ from user data where 
user id-'$user id'”))) 


( 


A4 Home | WpBookmarks Red Hat Network G4 Support EShop @GProducts (Training 


printf( “Error Iod: Sosin” ,mysgl errnol), 
mysgl error/)): 
exitI): 
) 
ifllsrow -mysgl fetch array($r)) && 
($user password - - $rowi21 && 
Suser password! -””)) 
| 
$reg username — SrowIOJ: 
$reg userid- $user id: 
$reg userpassword - $user password: 
header(”location: sess default.php”): 
1 else 
| 
session unsetl): 
session destroyl): 
echo “Login gagal! Periksa user ID dan 
pasword anda Xbr2”: 
echo "«a href-/|"sess login.php|" » 
Back to login « /a» ": 
exitI): 
) 
) 


?5 

Shtml» 

Shead» 

Stitle » Login dengan Session « title » 
« Ihead» 

«body» 

«h1 align-"center" » Please Login X/h1 » 
«form method -”"post” action-"sess 
login.php?action - login” » 

«table align-"center" » 

Ctr3 

«Std» Enter your ID: «/td» 

Std» Sinput name -"user id” type-— 
"text" » KItd» 

Cltr3 

Str3 

«td»Enter your Password: « /td» 


www.infolinux.web.id 


Membuat Halaman Login dengan PHP 


Std» Xinput name - "user password” 
type -"password” » « /td» 

Kits 

str 

Std» «td» 

Std» Xinput name -"submit” type - 
"submit" value -” Login" 5 « /td» 
Cit 

« Itable » 

«iform2 

«body 

«Ihtmi» 


Script PHP pada form ini bertugas untuk 
mencocokkan data yang dimasukkan user 
dengan data yang terdapat dalam database. 
Setelah user menekan tombol submit, maka 
halaman sess login akan dimuat sekali lagi 
dengan memberikan perintah login pada 
script php. Barulah script PHP yang terdapat 
pada awal program dilaksanakan. Bila 
otentifikasi berhasil, maka akan dipanggil 
halaman yang bernama sess default.php, 
sedangkan bila gagal akan dicetak pesan 
kesalahan dalam memasukkan user id atau 
password. 

Pada awal script dilaksanakan perintah 
session Start(), perintah ini menandakan 
bahwa kita memulai sesi baru. Dilanjutkan 
dengan mendaftarkan variabel-variabel 
session. Variabel ini nantinya bisa digunakan 
dalam halaman web Anda yang sebenarnya 
seperti informasi mengenai nama user, 
umur, dan lain-lain yang sedang masuk ke 
dalam situs web Anda. 

Dalam pembahasan kali ini, kita hanya 
menggunakan tiga buah variabel dan tiga 
kolom pada tabel yang terdapat dalam 
database mysgl, namun pada penerapan 
yang sebenarnya Anda dapat menam- 
bahkan variabel lain yang berisi data pribadi 
user yang sedang login. 

Tentu saja setelah otentifikasi form login 
telah berhasil, kita akan mempersilakan user 
untuk mengakses halaman yang 


http://www.distrolinux.net 


InroLINUX JUNI 2004 55 


Membuat Halaman Login dengan PHP 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


bh Login.dengan,Session.- Mozilla 
File Edit View Go Bookmarks 


Tools 


Window Help 


. . 3 & 


Back Reload Stop 


Forward 


di http:/Nocalhost/login/sess. login.php Isl (A.Search| s bd 
1 


Enter your ID: 


A4 Home | WpBookmarks Red Hat Network (Support EfShop @GProducts (Training 


Please Login 


stefan 
Enter your Password: an! 


Login 


3 EL £ Ea Done 


& Login dengan session. 


sesungguhnya akan ditampilkan padanya. 
Kita misalkan halaman ini diberi nama 
sess default.php. Berikut ini contoh halaman 
web yang dituju setelah proses login: 
II file sess default.php 
« ?php 
session startl): 
ifllsession is registered('reg userid”)) 
! 
header(”location: sess login.php”): 
exit): 
) 
?2 
S html» 
Shead» 
«title » Halaman Setelah Login « Ititle » 
« body » 
Selamat datang «?echo “$reg username": 
?25 £br» 
Anda telah login sebagai « ?echo 
“$reg userid”:?5 «br» 
Xa href-”sess logout.php" » Logout « /a» 
«body» 
«Ihtmi- 


Tag yang terdapat di dalam tag 
«body» dapat Anda ganti dengan 
halaman html Anda sendiri. Variabel 
session yang telah terdaftar seperti 
reg username maupun reg userid dapat 


56  InroLINUX JUNI 2004 


Anda gunakan untuk ditampilkan pada 
halaman html Anda. Dari halaman 

sess default.php inilah link-link ke halaman 
yang lain akan dimulai. Namun ada 
kemungkinan user yang iseng langsung 
menambahkan teks: default.php ke dalam 
url sehingga halaman tersebut dapat tampil 
tanpa harus login terlebih dahulu. 

Maka dari itu, untuk menjaga keamanan 
halaman web tersebut sebaiknya pada 
setiap halaman web yang ingin 
disembunyikan terhadap user yang belum 
login pada script diatas kita memeriksa 
apakah user id sudah terdaftar sebagai 
variabel session. 

« ?php 
session start(): 
ifllsession is registered('reg userid”)) 
1 
header(”location: sess login.php”): 
exit(): 


) 


?5 


Script ini akan melakukan pengecekan 
terhadap variabel session 'reg userid”. 
Apabila variabel session belum terdaftar 
maka user diminta untuk melakukan 
prosedur login melalui halaman 
sess login.php. 


www.infolinux.web.id 


Setelah user dapat memasuki halaman 
web melalui proses login dan ingin 
mengakhiri pekerjaannya, user harus melalui 
proses /ogout terlebih dahulu. Proses logout 
ini penting karena melalui proses ini data 
mengenai user akan dilupakan oleh browser. 
Apabila Anda lupa untuk melakukan logout, 
dan ada orang lain lain yang kebetulan 
menggunakan komputer yang sama 
kemungkinan dapat menyamar sebagai 
Anda untuk memasuki halaman tersebut 
dengan menggunakan user id dan password 
Anda. Bukankah hal ini cukup berbahaya. 

Berikut ini empat baris script php yang 
digunakan untuk menghapus semua 
variabel session yang telah Anda gunakan: 
Il File sess logout.php 

« ?php 
session startl): 
session unsetl): 
session destroyl): 
header(”location: sess login.php”): 
725 


Dengan begini semua variabel session 
yang telah ada akan dihapus dari ingatan 
browser yang Anda gunakan. Apabila 
sewaktu-waktu Anda ingin memberi 
kesempatan pada user untuk melakukan 
logout Anda tinggal menambahkan hyperlink 
pada halaman web Anda yang mengarah 
kepada halaman sess logout.php ini. 

Sekarang proses login yang telah Anda 
buat sudah selesai. Cobalah untuk membuka 
halaman sess login.php pada browser 
kesayangan Anda. Untuk saat ini Anda 
diminta untuk memasukkan user id 'stefan' 
dan user password-nya 'sembarang'. Maka 
akan terbuka halaman baru yang bernama 
sess default. Di sini akan Anda tempatkan 
isi dari halaman web Anda. Halaman lainnya 
dapat dituju dengan menempatkan 
hyperlink-nya pada halaman ini. 


Menggunakan cookies 
Setelah mengetahui pembuatan login 
menggunakan session, sekarang kita 
membuat halaman login menggunakan 
cookies. Sebelum membuat sebuah 
halaman login menggunakan cookies, Anda 
tetap perlu melakukan perintah-perintah 
pembuatan database dan tabel user data 
pada MySOL seperti di atas. Salah satu 
perbedaan menggunakan session diban- 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


dingkan dengan menggunakan cookies 
yaitu karena variabel session juga disimpan 
di server sedangkan variabel cookies hanya 
disimpan di komputer client. 

Sebelum kita mulai membuat halaman 
login, kita akan mempersiapkan function 
yang akan dipergunakan oleh script PHP 
selanjutnya. Kita akan membuat sebuah file 
function.php yang berisi function auten- 
tifikasiUser yang nantinya berguna untuk 
mencocokkan data cookies dengan 
database user yang ada. 

Di dalam file function.php juga terdapat 
function untuk menghapus cookies yang 
telah ada. Nantinya function hapusCookies 
akan digunakan dalam proses logout. 
Function yang terdapat dalam file 
function.php dapat digunakan dengan 
terlebih dahulu dengan memanggilnya 
melalui satu baris script berikut. Sehingga 
kita tidak perlu mengetikkannya berulang- 
ulang yang akan menyebabkan source code 
program menjadi panjang. 
reguire “function.php”: 


Berikut ini adalah script php yang 
terdapat dalam file function.php: 
Il File function.php 
« ?php 
include “connect.php”": 
function autentifikasiUser($user, 
$password) 
( 
global $host, $db username, 
$db password, $db name: 
if(!($conn -mysgl pconnect/($db host, 
$db username, $db password)))f 
printf (“Error Sosin”,mysgl error/)): 
return 0: 
) 
if(!(Sresult -mysgl db guery 
(“$db name”,”select “ from user data 
where user id-'$user””))) 
( 
printf (“Error Sosin”,mysgl error/)): 
return 0: 
) 
ifll$row -mysgl fetch array(Sresult)) && 
(Spassword - - $Srowi21 && $password 
IA 
setcookie( “cookie username", 
"$SrowI01”): 
setcookiel( “cookie userid”,” $rowI11"): 
setcookie("cookie password”, 


"$Srowi21"): 
return 1: 

1 else 
return 0: 


) 


function hapusCookiesl) 


t 
aa) 


setcookie("cookie username”, 
"ng 


setcookie(“cookie userid”, 
setcookie(“cookie password”,””) 


) 


?5 


, 


, 


Function autentifikasiUser akan mengem- 
balikan nilai 1 bila data user terdapat dalam 
database sekaligus mengisikannya dalam 
variabel cookies dengan perintah setcookiel) 
namun akan mengembalikan nilai O bila 
proses membandingkan data tidak berhasil 
dengan baik. 

Sekarang saatnya kita akan membuat 
form login dengan cookies. Berikut ini adalah 
contoh script-script yang bisa digunakan: 

Il file cookie login.php 

« ?php 

if(Saction — -”login") 

t 
reguire “function.php”: 
hapusCookiesl): 
iflautentifikasiUser($user id,$user 
password)) £ 


Membuat Halaman Login dengan PHP 


header(”location: cookie default.php”): 
exit(): 

1 else ( 
echo “Login gagal! Periksa user ID dan 
password anda br» ": 
echo “Xa href -|"cookie login.phpi 
"2 Back to login« /a2»": 
exit(): 

) 

) 


1S 

Shtml» 

«Shead» 

Stitle» Login dengan cookies « title » 
«head» 

« body» 

«h1 align-"center" » Please Login X/h1 » 
«form method-"post” action- "cookie 
login.php?action - login” » 

«table align- "center" » 

St 

«td» Enter your ID: «/td» 

Std» Xinput name -"user id” type — 
"text" » «Itd» 

Sit 

St 

«td» Enter your Password: « /td 
Std» Kinput name - "user password” 
type - password” » «/td» 

Sltr3 

St 


IKLAN 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX JUNI 2004 57 


Membuat Halaman Login dengan PHP 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Std» «itd» 

£td2 Xinput name -"submit” type — 
“submit” value-” Login “5 «Itd2 
Kitr3 

«table » 

«iform2 

«body» 

«Ihtmi» 


Sama halnya seperti script yang kita buat 
dengan session, apabila user memasukkan 
user id dan password-nya dengan benar 
(user id 'stefan' dan user password 'sem- 
barang'), maka perjalanan akan dilanjutkan 
menuju halaman yang sesungguhnya (dalam 
hal ini cookie default.php). 

Berikut ini adalah contoh script 
cookie default.php: 

II File cookie default.php 
« ?php 
reguire “function.php”: 
ifllautentifikasiUser($cookie userid,$cookie password)) 
! 

header(”location: cookie login.php”): 

exit): 
) 
?5 
S html» 
Xhead» 
«title » Halaman Setelah Login « /title » 
«body » 
Selamat datang «?echo “Scookie 
username”:? 5 Kbr» 
Anda telah login sebagai « ?echo 
“$cookie userid":? 5 br» 
Sa href -"cookie logout.php" » Logout 
«la? 
« Ibody 
«Ihtmi» 


File cookie default.php sama keguna- 
annya dengan file sess default.php, di 
sinilah awal halaman web yang sesungguh- 
nya yang ingin ditampilkan kali pertama 
pada user yang telah otentifikasi. 

Namun sebelum tag html yang 
sebenarnya perlu dilakukan pencocokan 
kembali antara data yang terdapat dalam 
cookies dengan data yang terdapat dalam 
database. Sama halnya dengan session. 

« ?php 

reguire “function.php”: 
if(lautentifikasiUser($ cookie userid, 
$cookie password)) 


58 InroLINUX JUNI 2004 


hd stefan@stefan:- 


File Edit 


Istefanastefan stefan)$ mysgl -u root 
Welcome to the MySOL monitor. 


View Terminal Go 


mysgl» CREATE DATABASE login, 
Ouery OK, 1 row affected (0.00 sec) 


mysgl» USE login, 

Database changed 

mysgl» CREATE TABLE user data ( 
—» name VARCHAR(40) NOT NULL, 
—25 user id VARCHAR(20) NOT NULL, 
—2 password VARCHAR(20) NOT NULL, 
—2» PRIMARY KEY(user id) 
LI): 

Guery OK, O rows affected (0.00 sec) 


Ouery OK, 1 row affected (0.00 sec) 


Ouery OK, O rows affected (0.00 sec) 


Commands end with : or Ng. 
Your MySOL connection id is 12 to server version: 3.23.54 


Type "help," or 'Nh' for help. Type 'Nc' to clear the buffer. 


mysgl» insert into user data values('Stefan A.Y.','stefan', 'sembarang'): 


mysgl» GRANT ALL PRIVILEGES ON login.“ TO php@localhost identified by 'php', 


js I 

& Mempersiapkan database. 

( untuk digunakan dalam membuat halaman 
header(”location: cookie login.php”): login pada web. Kedua cara di atas tidak 
exit(): ada yang baik maupun yang buruk, 

/ keduanya dapat digunakan sesuai dengan 

22 kebutuhan. Apabila dibutuhkan untuk 


Script ini perlu dicantumkan pada awal 
setiap halaman yang ingin dilindungi. 
Dengan demikian, halaman tersebut tidak 
dapat dibuka oleh user dengan 
mengetikkannya secara langsung dengan 
menambahkannya pada url tanpa melalui 
login terlebih dahulu. 

Untuk proses logout menggunakan 
cookies kita cukup menghapus isi vaiabel 
cookies dengan menggunakan perintah 
yang sama dengan waktu menciptakannya, 
yaitu dengan perintah setcookiesl/). 

Berikut ini merupakan proses logout 
halaman otentifikasi yang menggunakan 
cookies: 

II File cookie logout.php 
« ?php 
reguire “function.php”: 
hapusCookiesl(): 
header(”location: cookie login.php”): 
2 


Mungkin dari benak Anda muncul 
pertanyaan cara manakah yang lebih baik 


www.infolinux.web.id 


memeriksa data user setiap kali memasuki 
halaman web yang dilindungi, Anda dapat 
menggunakan variabel cookies. Namun bila 
Anda menginginkan kemudahan atau tidak 
memerlukan validasi dengan database di 
setiap halaman yang dilindungi, Anda dapat 
menggunakan session dalam proses 
autentifikasi. 

Saat ini, baru terdapat satu user di 
dalam database login. Untuk menambahkan 
data user baru Anda dapat membuat form 
baru menggunakan script PHP, semua 
proses memasukkan data ke dalam tabel di 
database dilakukan oleh script php 
sehingga Anda tidak perlu mengetikkannya 
langsung pada command line MySOL 
seperti saat kita memasukkan user 'stefan' 
ke dalam database login. 

Kita telah merasakan bahwa membuat 
halaman login dengan session maupun 
cookies bukan hal yang sulit. Dengan 
berbekal pengetahuan tentang session dan 
cookies, Anda dapat membuat login untuk 
website Anda sendiri. Selamat mencoba!A 
Stefan (stefan ay@plasa.com) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


StarOffice BASIC 


Membangun Aplikasi dengan 
StarOffice BASIC 


Bagian 2 dari 2 Artikel 


Dengan menggunakan StarOffice, kita bisa membangun berbagai macro 
menarik yang dapat membantu kita agar bekerja lebih cepat dan pintar. 


i edisi yang lalu, kita telah mem- 

bahas dasar-dasar penggunaan 

StarOffice BASIC, termasuk 
bagaimana membuat macro-macro 
sederhana yang tidak berhubungan dengan 
dokumen StarOffice. Kita juga telah 
membahas bagaimana mengasosiasikan 
macro dengan menu item atau shortcut 
keyboard. 

Seperti yang kita ketahui, kita dapat 
membagi StarOffice BASIC ke dalam empat 
bagian, yang ringkasnya adalah bahasa 
BASIC itu sendiri, runtime BASIC, Office 
API, serta dialog editor. Kita telah 
membahas dua yang pertama di edisi lalu, 
dan kita akan menuntaskan dua yang 
terakhir di edisi ini. 


Perkenalan StarOffice API 
StarOffice API adalah interface untuk 
mengakses internal StarOffice. Hal-hal 
seperti StarOffice dan dokumennya dapat 
diakses dengan memanggil API yang 
bersesuaian. Dengan tersedianya dialog 
editor, dialog dan form dapat dikembang- 
kan untuk menghasilkan aplikasi lengkap di 
atas StarOffice. 

StarOffice API dapat diakses oleh 
berbagai bahasa pemrograman, seperti 
StarOffice BASIC, Java dan C4 4. 
Kemampuan tersebut dimungkinkan dengan 
penggunaan teknik UNO (Universal Network 
Object), yang menyediakan interface 
terhadap bahasa pemrograman lain. 

Teorinya, dengan menguasai StarOffice 
API, kita bahkan bisa membuat StarOffice 
mini di dalam StarOffice itu sendiri. Namun, 
umumnya, penggunaan API suatu produk 
memiliki beberapa aturan yang harus 
dipenuhi. Begitu juga dengan StarOffice 
API. Walaupun StarOffice memiliki banyak 
objek yang bisa digunakan, penerapannya 
haruslah mengikuti aturan-aturan StarOffice 


yang cukup banyak dan kompleks. 

Rangkaian tugas-tugas berikut ini 
mungkin terdengar sangat sederhana bagi 
kita. Tulis Halo, kemudian tebalkan a dan o, 
lalu tekan enter dan tulis Apa Kabar. 
Setelah itu, blok Apa dan formatlah menjadi 
miring. Bagi StarOffice, hal tersebut 
bukanlah hal yang trivial. 

Anda bisa merekam macro yang 
berisikan tindakan-tindakan tersebut, 
kemudian simpanlah macro tersebut dalam 
salah satu modul. Setelah itu, bukalah 
modul tersebut, dan amatilah isinya. Macro 
tersebut akan berisikan lebih dari 10 baris 
yang mengandung banyak istilah aneh. 

Tentu saja, kita akan sangat kesulitan 
apabila harus membuat macro-macro 
tersebut. Apalagi, kita diharuskan untuk 
menghafal setiap servis yang dimiliki oleh 
StarOffice. Keadaan tersebut diperparah 
lagi dengan kekurangan IDE StarOffice 
BASIC yang tidak dapat menampilkan 
properti dan method setiap objek begitu 
kita menekan tanda titik. 

Untunglah, tersedia dokumentasi yang 
cukup baik untuk servis-servis yang bisa 
digunakan untuk setiap komponen dalam 
StarOffice BASIC. Walau tidak bisa 
dikatakan lengkap dan terorganisasi dengan 
baik, hal tersebut cukup membantu. 

Untuk mempelajari StarOffice API, kita 
perlu memahami bagaimana cara meng- 
akses dokumen di StarOffice. Setelah itu, 
barulah perlahan mempelajari API untuk 
komponen tertentu seperti Writer, Calc, 
Impress, dan lain sebagainya. 


Mengakses dokumen 
StarOffice 

Sebelum mengakses berbagai dokumen 
text, spreadsheet, dan lainnya, pemahaman 
akan dokumen secara keseluruhan sangat 
penting. Pemahaman akan dokumen 


www.infolinux.web.id 


Panam 
Kita 


StarOffice / 


My 


mencakup pembuatan, pembukaan, 
penyimpanan, pengonversian, dan pen- 
cetakan dokumen. Kita akan membahas 
beberapa di antaranya. 


StarDesktop 

Dalam bekerja dengan dokumen, terdapat 

dua servis yang sering digunakan: 

@ com.sun.star.frame.Desktop. Dokumen 
dapat dibuat, dibuka dan di-import 
dengan servis ini. 

@ com.sun.star.document.OfficeDocument. 
Dokumen dapat disimpan, di-export, dan 
dicetak. 


Untuk mengakses servis com.sun.star. 
frame.Desktop, StarOffice membuat 
sebuah nama global StarDesktop. Pada 
StarOffice 5, ketika semua aplikasi 
StarOffice di-embed dalam sebuah frame 
utama, maka StarDesktop dimaksudkan 
untuk hal tersebut. Namun, untuk saat ini, 
frame tersebut tidak lagi dipertahankan, 
dan StarDesktop lebih bersifat konseptual 
dibandingkan fisikal. StarDesktop adalah 
base object untuk keseluruhan aplikasi. 


Dasar-dasar dokumen StarOffice 

Beberapa hal berikut menjadi perhatian 

ketika bekerja dengan dokumen StarOffice: 

@ Filename diubah menjadi format URL 
Internet sesuai RFC 1738. Semua nama 
file akan diawali dengan file:///. Dua 
fungsi untuk menangani URL ini adalah 
ConvertToURL dan ConvertFromURL. 

@ Dokumen StarOffice adalah dokumen 
XML yang terkompresi ZIP. 


Membuat, membuka, dan meng- 
import dokumen 

Dokumen dapat dibuat, dibuka, dan di- 
import dengan cara memanggil method 
loadComponentFromURL dari StarDesktop. 


InroLINUX JUNI 2004 59 


StarOffice BASIC 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


StarDesktop.loadComponentFromURL(URL, 
Frame, SearchFlags, FileProperties). 
Penjelasan: 

@ URL adalah nama file yang telah 
dikonversi menurut standar URL RFC 
1738. 

@ Frame adalah frame untuk menampung 
dokumen. blank untuk frame baru dan 
. hidden untuk membuka secara 
tersembunyi. 

@ SearchFlags untuk menangani flag 
pencarian dan bisa direferensikan pada 
berbagai servis. 

@ FileProperties untuk menampung 
properti file. 


Contoh: 

Dim Doc As Object 

Dim Url As String 

Dim Dummyl) 

Url — “file:///tmp/test.sxw" 

Doc - StarDesktop.loadComponentFrom 
URLI(Url, “ blank", 0, Dummyi)) 


Penggunaan blank akan membuka 
dokumen di frame baru. Untuk membuka di 
frame aktif, gunakan SearchFlags dan 
berikan nama untuk Frame (nama frame 
tidak boleh diawali underscore). 

Contoh: 

SearchFlags - com.sun.star.frame. 
FrameSearchFlag.CREATE t 
com.sun.star.frame.FrameSearchFlag. ALL 


Dim Doc As Object 

Dim Dummyl) 

Dim Url As String 

Dim SearchFlags As Long 

SearchFlags - com.sun.star.frame. 
FrameSearchFlag.CREATE t 
com.sun.star.frame.FrameSearchFlag. ALL 
Url — “file:///tmp/test.sxw" 

Doc - StarDesktop.loadComponent 
FromURLIUrl, “MyFrame”, SearchFlags, 
Dummy) 

MsgBox “Press OK to display the second 
document." 

Url — “file:///tmp/test2.sxw” 

Doc - StarDesktop.loadComponent 
FromURLIUrl, “MyFrame”, SearchFlags, 
Dummy) 


Berikut ini adalah opsi-opsi untuk 
FileProperties: 


60  InroLINUX JUNI 2004 


"5 basic2.sxw - StarOffice 7 
File Edit View Insert Format Tools Window Help 


'nome/nop/temp/writing/now/tutorial/basic2/basic X | Ce Ie & 3| X E3 Ss 3 s| Ob &| Ima) 


(Table Contents ea kang Roman NX) |i2 ai 


Modutes |tibrartes) 


Membangun — Module/Dialog 
il #7 Macro “SJ Template 
'S| Tools 
|S| WebWizard 
|) basic2.sw 


Macro name 


B 


Macroffrom' | 143 testing basic.sxw 
agen (BI standard 
(BI star S modulet 
s SS Module2 
Tem & module3 
Tool Dialogi 
Is) wet IE Dialog? 
K3 basic2.s CE) oialog3 
Sm 


ID |E3 testing, 


apajas se |-Aalpseriu 


2 AE Sos sasa ors 


& Macro Organizer xl 


New Dialog. 


New Module... 
7 Delete 


TE BA PARA TO HI 


PE KK“. 


(Bj standard 2 
S modulet 
S Module? He 
S module3 — 


Seperu yang Kita Kerahur, Kita dapat membagi Star 
yang ringkasnya adalah bahasa BASIC itu sendiri, runtime BASIC, Office API, serta 
dialog editor. Kita telah membahas dua yang pertama di edisi lalu, dan kita akan 


Orgamer... 


Help 


Ice € dalam empat bagian, 


CK ERATITI 


“It basic2.sxw - "5 BASIC - testi: | 
If “testing basic | IS sreike) | 3 | 


Tara 


|! 231042004 


& Macro Organizer. 


@ AsTemplate(Boolean). Jika benar, maka 
akan membuka dokumen baru dari URL. 
Sebaliknya, file template akan dibuka 
untuk diedit 

@ CharacterSet (String). Mendefinisikan 
character set yang digunakan 

@ FilterName (String). Mendefinisikan filter 
yang digunakan untuk fungsi 
loadComponentFromURL. 

@ FilterOptions (String). Mendefinisikan 
opsi tambahan untuk filter 

@ JumpMark (String). Berpindah ke bagian 
tertentu secara otomatis begitu 
dokumen dibuka. 

@ Password (String). Mengirimkan 
password untuk dokumen terproteksi. 

@ ReadOnly (Boolean). Membuka 
dokumen secara read-only. 


Membuka Text document baru dapat 
dilakukan dengan cara berikut: 
Dim Dummyl) 
Dim Url As String 
Dim Doc As Object 
Url — “private:factory/swriter” 
Doc - StarDesktop.loadComponent 
FromURLIUri, “ blank”, 0, Dummyi)) 


Menyimpan, mengexsport, dan 


mencetak dokumen 
Untuk menyimpan dokumen, gunakan 


www.infolinux.web.id 


methos storel). Untuk dokumen baru, 
gunakan StoreAsURL. Contoh: 

Dim URL As String 

Dim Dummyl) 

Url — “file:///tmp/test3.sxw" 
Doc.storeAsURL(URL, Dummyi)) 


Beberapa method berikut dapat 
digunakan untuk membantu StoreAsURL: 
@ hasLocation(). Mengetahui apakah 

dokumen sudah diasosiasikan dengan 

URL tertentu. 

@ IsReadOnly(). Mengetahui status read- 
only dokumen. 

@ IsMOdified(). Mengetahui dokumen telah 
dimodifikasi sejak penyimpanan terakhir. 


Contoh penggunaan method-method 
tersebut: 
If (Doc.isModified) Then 
If (Doc.hasLocation And (Not Doc. 
isReadOnly)) Then 
Doc.storel) 
Else 
Doc.storeAsURLI(URL, Dummyi)) 
End If 
End If 


Opsi-opsi StoreAsURL: 
@ CharacterSet (String). Mendefinisikan 
character set yang digunakan. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


@ FilterName (String). Mendefinisikan filter 
yang digunakan untuk fungsi 
loadComponentFromURL. 

@ FilterOptions (String). Mendefinisikan 
opsi tambahan untuk filter 

@ Overwrite(Boolean). Menimpa file yang 
telah ada sebelumnya. 

@ Password (String). Mengirimkan 
password untuk dokumen terproteksi. 

@ UnPacked(Boolean). Menyimpan 
dokumen tanpa kompresi di dalam suatu 
sub direktori. 


Contoh penggunaan opsi-opsi 
StoreAsURL: 
Dim Doc As Object 
Dim FileProperties(0) As New com.sun. 
star.beans.PropertyValue 
Dim Url As String 


“.. Initialize Doc 
Url -— “file:///tmp/test3.sxw" 
FileProperties(O).Name — “Overwrite” 


FileProperties(0).Value —- True 
Doc.storeAsURLI(Url, FileProperties()) 


Text document 

Setelah membahas bagaimana mengakses 

dokumen StarOffice, kini kita akan melihat 

bagaimana contoh bekerja dengan 

StarOffice Writer. Dokumen teks dapat 

berisikan objek-objek sebagai berikut: 

@ Teks itu sendiri. 

@ Template untuk memformat karakter, 
paragraph, dan halaman. 

@ Elemen nonteks seperti tabel (tabel 
adalah paragraph spesial di Writer), grafik 
dan berbagai objek gambar lainnya. 
Beberapa dari elemen teks tersebut dapat 
ditempatkan di mana saja di dalam 
dokumen dan tidak mengikuti alur teks. 

@ Pengaturan global untuk dokumen teks. 


Paragraph dan bagian dari 
paragraph 

Paragraph dapat ditelusuri dengan bantuan 
objek Enumeration. Sebelum memproses 
suatu objek yang dihasilkan, jenis objek 
harus diperhatikan terlebih dahulu. 
Terutama, karena tabel juga merupakan 
paragraf. Untuk memeriksa apakah suatu 
objek benar-benar paragraph, periksalah 
apakah objek tersebut mendukung servis 
com.sun.star.text. Paragraph. Untuk 
memeriksa apakah suatu objek adalah 


tabel, periksalah apakah objek tersebut 
mendukung servis com.sun.star.text. 
TextTable. 

Contoh: 

Dim Doc As Object 

Dim Enum As Object 

Dim TextElement As Object 

' Create document object 

Doc - StarDesktop.CurrentComponent 
' Create enumeration object 

Enum - Doc.Text.createEnumeration 
' Ioop over all text elements 

While Enum.hasMoreElements 
TextElement - Enum.nextElement 

If TextElement.supportsService(“com.sun. 
star.text.TextTable”) Then 

MsgBox “The current block contains a 
table.” 

End If 

If TextElement.supportsService 
(“com.sun.star.text.Paragraph”) Then 
MsgBox “The current block contains a 
paragraph." 

End If 

Wend 


Servis com.sun.star.text.Paragraph 
dapat digunakan untuk mengakses isi suatu 
paragraph. Berikut ini adalah contohnya: 
Dim Doc As Object 
Dim Enum As Object 


“5 BASIC - basic2.sxw.Standard - StarOffice 7 
Eile Edit View Tools Window Help 


StarOffice BASIC 


Dim TextElement As Object 

Doc - StarDesktop.CurrentComponent 
Enum - Doc.Text.createEnumeration 
While Enum.hasMoreElements 
TextElement —- Enum.nextElement 

If TextElement.supportsService 
(“com.sun.star.text.Paragraph”) Then 
TextElement.String — Replace 
(TextElement.String, “you”, "U”) 
TextElement.String — Replace 
(TextElement.String, “too”, “2”) 
TextElement.String — Replace 
(TextElement.String, “for”, “4”) 

End If 

Wend 


Contoh tersebut akan mengganti semua 
you dengan U, too dengan 2 dan for 
dengan 4, termasuk segala format yang 
ada. Contoh berikut ini akan melakukan hal 
yang sama, namun tanpa menghapus 
format dari suatu paragraph. Dalam suatu 
paragraph, apabila ada teks yang dicetak 
lebih tebal, maka untuk bagian tersebut, 
Writer membaginya menjadi tiga bagian: 
bagian sebelum penebalan, teks yang 
dicetak lebih tebal dan bagian setelah 
penebalan. 

Dim Doc As Object 
Dim Enum1 As Object 
Dim Enum2 As Object 


tek askasesebdela 


Ibasiczswistndra IT SMM Cafe 3 s| oalBs 


B Properties: CommandButton El oo . 


Generat | events 


PositionX.. 


PositionY... 


Graphics.. 
Alignment. 
Additional information. 
Help text.. 
Help URL, 


Ibasic2.standard.Dialogi 


@s5OJALKOW 


"basic2.sxw- "» BASIC- basi | z Tg: 
“5 testing basic en WA 9 & 8 | d6 


& Pengaturan properti dan event kontrol. 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX JUNI 2004 61 


StarOffice BASIC 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Dim TextElement As Object 

Dim TextPortion As Object 

Doc - StarDesktop.CurrentComponent 
Enum1 - Doc.Text.createEnumeration 
' Ioop over all paragraphs 

While Enum1.hasMoreElements 
TextElement - Enum1.nextElement 

If TextElement.supportsService 
(“com.sun.star.text.Paragraph”) Then 
Enum2 — TextElement.createEnumeration 
' Ioop over all sub-paragraphs 

While Enum2.hasMoreElements 
TextPortion - Enum2.nextElement 
MsgBox ““ & TextPortion.String & “'" 
TextPortion.String —- Replace 
(TextPortion.String, “you”, "U”) 
TextPortion.String —- Replace 
(TextPortion.String, “too”, “2") 
TextPortion.String —- Replace 
(TextPortion.String, “for”, “4") 

Wend 

End If 

Wend 


Spreadsheet 

Untuk mengakses sheet secara individual, 
gunakan objek Sheet. Contoh pertama 
mengakses berdasarkan indeks, contoh 
kedua mengakses berdasarkan nama. 
Contoh 1: 

Dim Doc As Object 

Dim Sheet As Object 

Doc - StarDesktop.CurrentComponent 
Sheet —- Doc. Sheets (0) 


Contoh 2: 

Dim Doc As Object 

Dim Sheet As Object 

Doc - StarDesktop.CurrentComponent 
Sheet - Doc.Sheets.getByName 
(“Sheet 1”) 


Contoh berikut akan memeriksa 
keberadaan sebuah sheet. Apabila 
ditemukan, maka sebuah variabel akan di- 
assign ke sheet tersebut. Apabila tidak 
ditemukan, maka sebuah sheet akan dibuat 
dan dimasukkan ke dalam dokumen: 

Dim Doc As Object 

Dim Sheet As Object 

Doc - StarDesktop.CurrentComponent 
Sheet - Doc.Sheets/0) 

If Doc.Sheets.hasByName(“MySheet”) 
Then 


62 InroLINUX JUNI 2004 


“2 BASIC - basic2.sxw.Standard - StarOffice 7 
Elle Edit View Tools Window Help 


Hell 


“Iesaiblaskeskssebsaa 


Ibasiczswistnara MT SMM tong Ielassloala3 


Mouse button pressed 


Existing macros in: 
Macros develo 
HB Standard 
BD FormWizard 


FormWizard 
Layouter 
Language 


DBMeta 
tools 


CheckOuterPoints 


GetCorrwidth 


InitializePosSizes 
InsertDBControl 
IngertTevtContral 


B Template 
&-tools 
ModuleContrnie  £ 


MOUSE OUtSIdE.....ooooooooooooooooooooooo 


CAN & 


CheckJustifiedPosition 
ControlCaptionstoStandardLayo 


GetLabelDitfHeight 
GroupShapesTogether 


Remove Cancel 
Help 


(basic2:standara Dislogi FI 


CE EKA TT 


III t-basic2.sxw - "5 BASIC - basi (| 
|| 


asa oa AG), 


Mr - 
#/ testing basic 23104:2004 


& Assign macro. 


Sheet - Doc.Sheets.getByName 
(“MySheet”) 

Else 

Sheet - Doc.createlnstance(”com.sun. 
star.sheet.Spreadsheet”) 
Doc.Sheets.insertByNamel(“MySheet”, 
Sheet) 

End If 


Baris dan kolom 

Sebuah sheet terdiri dari baris dan kolom. 
Gunakan properti Rows dan Columns 
untuk mengaksesnya seperti pada contoh 
berikut: 

Dim Doc As Object 

Dim Sheet As Object 

Dim FirstRow As Object 

Dim FirstCol As Object 

Doc - StarDesktop.CurrentComponent 
Sheet - Doc.Sheets/0) 

FirstCol - Sheet.Columns/0) 

FirstRow —- Sheet.Rows(0) 


Beberapa properti dan method untuk 
kolom: 
@ Width (long). Lebar dalam satu per 
seratus milimeter. 
@ OptimalWidth (Boolean). Mengatur lebar 
optimal. 
@ IsVisible (Boolean). Menampilkan kolom 
@ IsStartOfNewPage (Boolean). Pada saat 


www.infolinux.web.id 


pencetakan, buat page break sebelum 
kolom. 


Properti dan method untuk baris: 

@ Height (long). Tinggi dalam satu per 
seratus milimeter. 

@ OptimalHeight (Boolean). Mengatur 
tinggi optimal. 

@ IsVisible (Boolean). Menampilkan baris 
@ IsStartOfNewPage (Boolean). Pada saat 
pencetakan, buat page break sebelum 

baris. 


Contoh penggunaan method dan 
properti baris dan kolom: 
Dim Doc As Object 
Dim Sheet As Object 
Dim Row As Object 
Dim Col As Object 
Dim I As Integer 
Doc - StarDesktop.CurrentComponent 
Sheet - Doc.Sheets/0) 
Forl —- 0 To4 
Row - Sheet.Rowsll) 
Row.OptimalHeight - True 
Next I 
Col - Sheet.Columns/1) 
Col.IsVisible - False 


Contoh pembuatan dan penghapusan 
baris dan kolom: 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Dim Doc As Object 

Dim Sheet As Object 

Dim NewColumn As Object 

Doc - StarDesktop.CurrentComponent 
Sheet - Doc.Sheets/0) 
Sheet.Columns.insertByIndex(3, 1) 
'parameter kedua adalah jumlah 
Sheet.Columns.removeByindex/5, 1) 


cell 

cell adalah perpotongan baris dan kolom. 
Berikut ini adalah contoh memasukkan nilai 
tertentu ke dalam sebuah cell: 

Dim Doc As Object 

Dim Sheet As Object 

Dim Cell As Object 

Doc - StarDesktop.CurrentComponent 
Sheet - Doc.Sheets/0) 

Cell - Sheet.getCellByPosition(O, 0) 
Cell.String - “Test” 


Contoh lebih lanjut penggunaan cell: 
Dim Doc As Object 
Dim Sheet As Object 
Dim Cell As Object 
Doc - StarDesktop.CurrentComponent 
Sheet - Doc.Sheets/0) 
Cell - Sheet.getCellByPosition(O, 0) 
Cell.Value - 100 
Cell - Sheet.getCellByPosition(0, 1) 
Cell.String - “Test” 
Cell - Sheet.getCellByPosition(0, 2) 
Cell.Formula - “-A1" 


Dim Doc As Object 

Dim Sheet As Object 

Dim Cell As Object 

Doc - StarDesktop.CurrentComponent 
Sheet - Doc.Sheets/0) 

Cell - Sheet.getCellByPosition(O, 0) 
Cell.Value - 100 

Cell - Sheet.getCellByPosition(0, 1) 
Cell.String - 1000 

Cell - Sheet.getCellByPosition(0, 2) 
Cell.Formula - “-A1-4A2” 
MsgBox Cell.Value 


Untuk memeriksa tipe isi dari sebuah 
cell, perhatikan contoh berikut: 
Dim Doc As Object 
Dim Sheet As Object 
Dim Cell As Object 
Doc - StarDesktop.CurrentComponent 
Sheet - Doc.Sheets/0) 


Cell - Sheet.getCellByPosition(1,1) 
Cell.Value - 1000 

Select Case Cell.Type 

Case com.sun.star.table.CellContentType. 
EMPTY 

MsgBox “Content: Empty" 

Case com.sun.star.table.CellContentType. 
VALUE 

MsgBox “Content: Value" 

Case com.sun.star.table.CellContentType. 
TEXT 

MsgBox “Content: Text" 

Case com.sun.star.table.CellContentType. 
FORMULA 

MsgBox “Content: Formula" 

End Select 


Penggunaan dialog 

Sampai saat ini, apa yang kita lakukan 
hanyalah bekerja dengan macro untuk 
mengakses dokumen. Sama sekali tidak 
menyusun user interface sendiri. Ada 
kalanya, kita harus menyusun macro-macro 
kita dalam sebuah user interface sendiri, 
yang mana user interface tersebut dapat 
diakses dari menu. 

Pembuatan user interface tersebut 
umumnya dikenal dengan istilah pembuatan 
dialog. Pada saat pembuatan dialog, Anda 
akan menjumpai layar desain seperti halnya 
pada Delphi, Visual BASIC, ataupun OT 
Designer. 

Seperti halnya macro, dialog juga bisa 
disimpan dalam dokumen atau di dalam 
StarOffice. Dengan demikian, kita bisa 
menyusun sebuah aplikasi lengkap dengan 
macro dan user interface-nya di dalam 
sebuah file. 

Untuk membuat dialog baru, bukalah 
Tools|Macros|Macro. Sebuah dialog akan 
ditampilkan. Kliklah tombol Organizer untuk 
mengatur macro dan dialog kita. Sebuah 
dialog dengan nama Macro organizer akan 
ditampilkan. Perhatikan baik-baik lokasi 
penyimpanan macro dan dialog. Anda 
dapat klik tombol New Dialog untuk 
membuat dialog baru. Berikan nama sesuai 
keinginan Anda. Setelah itu, kliklah tombol 
Edit untuk mengedit dialog Anda. Anda 
akan memasuki dialog editor. 

Perhatikanlah dialog editor Anda 
tersebut. Anda akan menjumpai sebuah 
form kosong yang siap mengandung 
berbagai kontrol. Perhatikan bagian bawah 


www.infolinux.web.id 


StarOffice BASIC 


Dialog Editor tersebut. Anda akan 
menjumpai beberapa tab yang dapat diklik. 
Anda dapat berpindah dengan cepat ke 
layar edit modul ataupun dialog. Hal ini 
sangat penting karena dialog hanya 
merancang user interface, sementara 
jiwanya akan disimpan di dalam macro. 

Kembalilah ke layar edit dialog. Tekanlah 
tombol ketiga dari kanan di toolbar paling 
bawah. Tombol tersebut berlogo bentuk- 
bentuk kontrol form. Sebuah dialog kecil 
berisikan berbagia kontrol akan ditampilkan. 
Anda bisa meletakkannya ke form seperti 
halnya Anda menggunakan Delphi, Visual 
BASIC, ataupun OT Designer. Sebagai 
contoh, buatlah sebuah button. 

Klik gandalah objek button untuk 
mengatur properti atau meng-assign method 
tertentu untuk event yang diinginkan. Untuk 
bagian Events, kliklah tombol dengan tulisan 
IL... dan sebuah dialog dengan nama Assign 
Macro akan ditampilkan. Carilah macro Anda 
dan kliklah tombol Assign. Kini, Anda telah 
menyusun sebuah kontrol button yang 
apabila diklik akan menjalankan macro 
tertentu. Kliklah tombol kanan bawah di 
toolbox untuk masuk ke modus preview/ 
test. 

Sebuah pertanyaan sederhana. Setelah 
kita mendesain dialog dan macro, 
bagaimanakah dialog tersebut dapat 
dipanggil dengan menu atau shortcut? 
Jawabannya adalah, buatlah sebuah 
subrutin baru di modul Anda yang berisikan 
kode-kode berikut: 

Dim Dlg As Object 
DialogLibraries.LoadLibrary(“ Standard”) 
Dig - CreateUnoDialog/DialogLibraries. 
Standard.Dialog1) 

Dig.Executel) 

Dig.disposel) 


Gantilah Dialog1 dengan nama dialog 
Anda. Setelah itu, lakukan assignment 
menu ataupun shortcut seperti pada tulisan 
sebelumnya. Dan, Anda pun selesai. 

Demikianlah perkenalan kita untuk 
membangun aplikasi di atas StarOffice. 
Butuh kesabaran dan ketekunan untuk 
membangun aplikasi di atas StarOffice. 
Namun, apabila dilakukan dengan serius, 
kita dapat membangun aplikasi tambahan 
untuk StarOffice. Selamat mencoba!A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX JUNI 2004 63 


Membuat Teks Editor dengan wxPython 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Membuat Teks Editor 
dengan wxPython 


wxPython telah diakui sebagai too/kit GUI standar untuk pemrograman 
Python.Di samping itu, Python sendiri merupakan bahasa yang sangat 
powerful. Dengan menggabungan keduanya, tentu saja Anda akan lebih 


produktif. 


embuat sebuah aplikasi jadi, 
sebenarnya bukanlah merupakan 
sesuatu yang sulit. Mungkin 


selama ini, Anda memiliki segudang ide 
untuk membuat sebuah aplikasi, akan 
tetapi kesulitan dalam menuangkannya ke 
dalam bentuk kode program. Penulis akan 
membahas pembuatan aplikasi jadi dengan 
wxPython. 

Artikel ini sebenarnya merupakan 
lanjutan dari artikel sebelumnya tentang 
wxPython. Mungkin sebagian besar dari 
Anda yang telah membaca artikel 
sebelumnya bertanya-tanya apa sih yang 
bisa dilakukan dengan kontrol-kontrol 
tersebut. Jawabnya banyak sekali. Penulis 
menyadari hal ini, oleh karena itu penulis 
akan merancang suatu aplikasi berupa 
sebuah teks editor dengan menggunakan 
kontrol-kontrol dasar yang telah Anda 
pelajari pada artikel sebelumnya. 

Penulis memilih teks editor karena teks 
editor merupakan aplikasi yang paling sering 
digunakan baik untuk menyunting naskah, 
membaca dokumen, membuat laporan, dan 
sebagainya. Di lingkungan Linux, aplikasi 
teks editor sangatlah banyak dan bervariasi 
dari yang paling sederhana sampai yang 
kompleks seperti Joe, KWrite, GEdit, VIM, 
XEmacs , KWord dan masih banyak lagi. 

Dalam hal ini, penulis bermaksud 
memberikan suatu contoh aplikasi jadi yang 
konkrit (nyata) yang dapat dibuat dengan 
wxPython. Tentu saja teks editor yang 
akan dibahas tidak dibuat untuk 
menggantikan teks editor bawaan Linux. 
Tapi jika Anda memang berminat, Anda 
dapat mengembangkannya lebih lanjut. 

Untuk membuat teks editor ini, diper- 
lukan pengetahuan tentang Python dan 
wxPython (baca artikel sebelumnya: Python 
dan wxPython), tentu saja ditambah dengan 


64  InroLINUX JUNI 2004 


logika yang baik. Dengan kontrol-kontrol 
dasar yang telah dipelajari, Anda telah dapat 
membuat sebuah teks editor sederhana. Ada 
satu kontrol tambahan yang dipakai dalam 
membuat aplikasi teks editor ini, yakni: 


wXxFileDialog() 
Kontrol ini berupa sebuah dialog box yang 
dilengkapi file browser. 

Format sintaks kontrol ini adalah: 
wrxFileDialog(parent,message, defaultDir, 
defaultFile, wildcard,style,pos) 


Parent Frame induk 


message Pesan yang akan ditampil- 
kan berupa judul pada 
dialog box. 

defaultdir Direktori default, atau 
string kosong. 

defaultfile File default, atau string 
kosong. 

wildcard Seperti BMP Files (“.bmp)l“. 
bmplAll Files (“.4) | “.x 

Style Style dialog box. 

Jenis style Keterangan 

WXOPEN berupa dialog box Open 
File. 

WXSAVE berupa dialog box Save File. 

WXMULTIPLE berupa dialog box Open 
File di mana Anda dapat 
memilih lebih dari satu file. 

pos posisi dialog box. 

Contoh: 


dlg - wxFileDialog(self,” Choose a file to 
open”,”","","AII files (“.#)|.#”,wxOPEN) 
dlg.ShowModall) 
self.filename - dlg.GetFilenamel) 
self.dirname - dlg.GetDirectory() 


www.infolinux.web.id 


Kode di atas akan menampilkan sebuah 
dialog box untuk membuka file. Kita juga 
dapat memperoleh data nama file dan nama 
direktori melalui metode GetfFilenamel() dan 
GetDirectory/). 

Berikut ini adalah uraian kode program 
teks editor yang akan kita buat. Kita akan 
membahas setiap bagian yang penting saja. 
“""Text Editor v1.0 
Author : Eric 
from wxPython.wx import “ 
import os 


ID NEW-101 
ID OPEN-102 

ID SAVE -103 

ID SAVE AS-104 

ID EXIT -105 

ID ABOUT -106 

ID WORDCOUNT - 107 


class main window(wxFrame): 
def init (self,parent,id, title): 
wxFrame. init (self,parent,-1,title) 
self.filename -”" 
self.dirname -”" 
self.documentChanged -0 


self.textbox — wxTextCtri(self,5,””, 
style - wxTE MULTILINE) 
EVT TEXT Iself,5,self.OnChange) 


self.CreateStatusBar/) 


menufile - wxMenul) 
menufile.Append(ID NEW,” & New 
tCtrl-N”,”Create new document”) 
menufile.Append(ID OPEN,” &Openi 
tCtrl-O”,”Open a file”) 
menufile.Append(ID SAVE," &Savel 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


"un 


tCtrl- S",”Save the current document”) 
menufile.Append(ID SAVE AS," Save 
&As...",”Save the current document 
with a different name”) 
menufile.AppendSeparatorl() 
menufile.Append(ID WORDCOUNT, 
"&Word Count",”Count the words”) 
menufile.AppendSeparatorl() 
menufile.Append(ID EXIT, 
"E&xititAltt X”,”"Exit the program”) 
menuhelp - wxMenul) 
menuhelp.Append(ID ABOUT,” &About") 


menubar - wxMenuBar|) 
menubar.Append(menufile,” &File”) 
menubar.Append(menuhelp,” & Help”) 


self.SetMenuBar(menubar) 


EVT MENUI(self,ID NEW,self. 
OnFileNew) 

EVT MENUIself,ID OPEN,self. 
OnFileOpen) 

EVT MENUI(self,ID SAVE,self. 
OnFileSave) 

EVT MENUI(self,ID SAVE AS,self. 
OnFileSaveAs) 

EVT MENUI(self,ID WORDCOUNT,self. 
OnFileWordCount) 

EVT MENUI(self,ID EXIT,self. 
OnFileExit) 

EVT MENUI(self,ID ABOUT,self. 
OnHelpAbout) 


EVT CLOSEIself,self.OnClose) 


Pertama-tama kita membuat sebuah 
kelas main window yang diturunkan dari 
kelas wxFrame. Kemudian meng- 
customize atribut-atribut dari kelas 
main window yang baru kita buat dalam 
konstrukor  init . Di dalam konstrukor 
. init , kita mendeklarasikan atribut- 
atribut yang diperlukan dan membuat 
kontrol-kontrol yang hendak ditempatkan 
ke dalamnya serta memproses event- 
event dari kontrol-kontrol tersebut. Atribut 
filename dan dirname kita isi dengan string 
kosong karena pada awalnya program 
dijalankan belum ada file yang terbentuk. 
Sementara atribut documentChanged 
merupakan indikator apakah isi dokumen 
berubah atau tidak, pada awal program 
belum ada dokumen yang berubah 


sehingga kita isi dengan nilai False (O) . 
Selanjutnya kita membuat berbagai kontrol 
seperti menu, text control, dan status bar. 
Untuk shortcut pada menu, Anda 
tinggal menuliskan kombinasi tombol apa 
yang diinginkan. Dan terakhir kita 
membuat event handling untuk kontrol- 
kontrol tersebut. 
def OnChangelself,evt): 
self.documentChanged —1 
if self.filename— —"": 
filename - "Untitled” 
else: 
filename - self.filename 
self.SetTitle('“' 4 filename 4'”' 4 '-Text 
Editor”) 


Jika terjadi perubahan teks pada isi 
textbox, maka akan dipanggil fungsi 
OnChangel) di mana kita membuat suatu 
indikator bahwa isi dokumen telah 
berubah dengan mengubah isi atribut 
documentChanged menjadi bernilai True 
(1) dan mengubah judul window (frame) 
untuk menandakan bahwa isi dokumen 
telah berubah. 

def saveChangesiself): 

if self.filename— —"": 

filename - "Untitled” 
else: 
filename - self.filename 

msg- "The text in the 9os file has 

changed.ininDo you want to save the 

changes?" 96 filename 

dlg - wxMessageDialog(self,msg, Text 

Editor',wxICON EXCLAMATION | 

WXYES NO |(wxCANCEL) 

ret — dig.ShowModal() 

dlg.Destroy() 

return ret 


Fungsi saveChangesl() di atas berfungsi 
untuk menampilan kotak pesan untuk 
mengkonfirmasikan bahwa isi dokumen 
telah berubah dan apakah Anda ingin 
menyimpan perubahan tersebut. Fungsi ini 
mengembalikan nilai tombol yang kita pilih, 
yakni apakah tombol Yes, No, atau Cancel. 

def newFile(self): 
self.textbox.SetValue(””) 

self.documentChanged -0 

self.filename -"" 

self.dirname - 

self.SetTitle(“Untitled-Text Editor”) 


”n 


www.infolinux.web.id 


Membuat Teks Editor dengan wxPython 


def OnFileNew(self,evt): 
if self.documentChanged: 
save —- self.saveChanges|) 
if save- -wxID CANCEL: 
pass 
elif save- -wxiD NO: 
self.newFile() 
else: 
if self.filename - — 
dirname - -"": 
if self.OnFileSaveAs(None): 
self.newFile() 
else: 
self.OnFileSave(None) 
self.newFile() 
else: 
self.newFile() 


”n 


and self. 


Kedua fungsi di atas merupakan fungsi 
untuk membuat file baru. Ketika user 
mengklik menu File |New , maka akan 
dijalankan fungsi OnFileNew/). 

Dalam fungsi OnFileNew/(), kita menge- 
cek apakah isi dokumen telah berubah atau 
tidak. Jika isi dokumen telah berubah, maka 
kita memanggil fungsi saveChanges/) di atas 
untuk mengkonfirmasikan apakah dokumen 
yang telah berubah tersebut mau disimpan 
atau tidak. Seandainya jika kita tidak mau 
menyimpan perubahan tersebut, maka akan 
dilangsung dibuat file baru dengan 
memanggil fungsi newFfile(). Apabila pada 
awalnya isi dokumen tidak berubah,maka 
akan dipanggil langsung fungsi newFfile() 
tanpa konfirmasi lagi. 

Fungsi newFile() sendiri berfungsi 
mengosongkan isi textbox, mengatur 
variabel filename dan dirname menjadi None 
serta mengubah judul window(frame). 

def openFfilel(self): 
dlg - wxFileDialog(self,” Open" ,self. 
dirname,self.filename,” TextFiles(“. 
txt)| “.txt|AII Files| #.#”,wxOPEN) 
if(dlg.ShowModall) - -wxiD OK): 
self.filename - dlg.GetFilenamel) 
self.dirname - dlg.GetDirectory() 
try: 
f- filelos.path.join(self.dirname,self. 
filename),'r') 
self.textbox.SetValuelf.read()) 
self.documentChanged - 0 
self.SetTitle(self.filename #'-Text 
Editor”) 


InroLINUX JUNI 2004 65 


Membuat Teks Editor dengan wxPython 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


& Penggunaan Kotak dialog Open. 


self.PushStatusText(self.filename 4 ' 
opened.') 
f.closel) 
except: 
pass 


dlg.Destroy() 


Fungsi openfile() berperan dalam operasi 
pembukaan file. Pertama akan muncul file 
dialog box yang meminta input file mana 
yang akan dibuka. Jika user mengklik 
tombol OK, maka akan dilakukan operasi 
pembacaan file melalui metode read) 
kemudian hasilnya dicetak di textbox. 
Berikutnya kita mengubah judul 
window(frame) menjadi nama file aktif. 
Sesudah operasi pembacaan file, lazimnya 
file ditutup dengan metode closel). 

def OnFileOpenl(self,evt): 
if self.documentChanged: 
save —- self.saveChanges|) 
if save- -wxID CANCEL: 
return 
elif save- -wxiD NO: 
self.openFile() 
else: 
if self.filename - — 
dirname - -"": 
if self.OnFileSaveAs(None): 
self.openFile() 
else: 
return 
else: 
self.saveFile(self.dirname,self. 
filename) 
self.openFile() 


”n 


and self. 


66  InroLINUX JUNI 2004 


Seal Pakai Se dahak 9.@.8 
File Help File Help 
|wxPython is great ! na —— 
| 
Pj | 5 
Ia) lal Ia) Ia aa Is 
Inome/eric/yadfy-1.0.0 | Inome/eric 
G setup py Ia 
| Ga bduid | Desktop 
| Ga doc | (&@ Oocumeris 
| meaany Ca Master 
| @ Wouckets | @pysglite 
| Gates | Gatmp 
| f CHANGES.»4 
| & coPveianTta 
| README td | 
| tovore 
| OK | (socumenti OK 
| 
Al Files 5 Show hidden files Cancsi | Text Files (“ba) #|  Showhiddenfles | Cancel 
| 
| ad te— i 


& Penggunaan Kotak dialog Save As. 


else: 
self.openFile() 


Dalam operasi pembukaan file, kita akan 
berhubungan dengan fungsi openfile() dan 
OnFileOpen/(). Pada prinsipnya, saat kita 
mengklik menu File| Open maka akan 
dipanggil fungsi OnFileOpen() yang akan 
mengecek apakah isi dokumen telah 
berubah atau tidak. Jika isi dokumen 
mengalami perubahan, maka akan dipanggil 
fungsi saveChanges/) yang mengonfir- 
masikan melalui sebuah kotak pesan 
apakah ingin menyimpan perubahan 
tersebut atau tidak. Jika Anda tidak ingin 
menyimpan perubahan tersebut, selan- 
jutnya akan dipanggil fungsi openfilel) di 
atas. Tampilannya akan tampak seperti 
gambar Kotak dialog Open. 

def saveFile(self,dirname,filename): 

try: 

path —os.path.join(dirname,filename) 
f-openlpath, w') 
f.write(self.textbox.GetValuel)) 
f.closel) 
self.documentChanged - 0 
self.SetTitle(filename #”-Text Editor”) 
self.PushStatusTextlfilename 4" 
saved. ") 


except: 
pass 


Fungsi di atas digunakan untuk operasi 


penyimpanan file.Yang dilakukan fungsi 
tersebut adalah menggabungkan dirname 


www.infolinux.web.id 


dan filename menjadi path yang utuh, 
kemudian menciptakan sebuah objek file 
baru dengan tipe writeable. Selanjutnya, 
kita membaca isi textbox melalui fungsi 
GetValue(), kemudian kita menuliskannya 
ke dalam file dengan metode write). Dan 
atribut documentChanged kita ubah 
menjadi False (O) serta judul window(frame) 
kita ganti dengan nama file yang kita 
simpan tadi. 

def OnFileSavelself,evt): 


if self.filename- -"" and self. 

dirname - -"": 
self.OnFileSaveAs(None) 

else: 
self.saveFile(self.dirname,self. 
filename) 


Baris kode di atas akan diproses ketika 
user mengklik menu file|Save. Fungsi di 
atas akan memeriksa apakah file pernah 
disimpan sebelumnya dengan filename 
tertentu atau belum. Jika atribut filename 
dan dirname masih kosong berarti file 
belum pernah disimpan sebelumnya, maka 
akan dijalankan fungsi OnFileSaveAsl). Jika 
file telah pernah disimpan sebelumnya, 
maka akan langsung disimpan dengan 
menjalankan fungsi savefilel). 

def OnFileSaveAslself,evt): 

dlg - wxFileDialog(self,”Save As...", 

self.dirname,self.filename,”Text Files 

(“.txt)| “.txt|AII Files| #.#”,wxSAVE) 

ifldlg.ShowModall() - -wxiID OK): 

self.filename — dlg.GetFilenamel) 
self.dirname - dlg.GetDirectory() 
self.saveFile(self.dirname,self. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


filename) 
self.SetTitle(self.filename #'-Text 
Editor”) 
dlg.Destroy() 
return 1 
else: 
dlg.Destroy/) 
return 0 


Fungsi OnFileSaveAs() akan dijalankan 
apabila user mengklik menu File|Save As. 
Fungsi ini akan menampilkan sebuah file 
dialogbox untuk menyimpan dokumen Anda 
dengan nama file yang baru. Jika Anda 
mengklik tombol OK, maka file akan 
disimpan dengan memanggil fungsi 
saveFile(), sesudahnya kita mengubah judul 
window (frame) menjadi nama file tersebut 
dan mengembalikan nilai True (1). 
Sebaliknya jika Anda mengklik Cancel maka 
kita akan kembali ke teks editor dan 
mengembalikan nilai False (0). Tampilannya 
dapat Anda lihat pada Kotak dialog Save As. 

def OnFileWordCountlself,evt): 

text — self.textbox.GetValuel) 

Chars — len(text) 

words - len(text.split()) 

lines —len(text.split(n')) 

info-””"Number of characters : 9os 
Number of words : Yos 
Number of lines : 4s”"” Yo(chars,words, 
lines) 

dlg - wxMessageDialogI|self,info,” Word 

Count”, wxOK |(wxICON INFORMATION) 
dlg.ShowModal() 

dlg.Destroy() 


Fungsi di atas berguna untuk menghitung 
jumlah karakter, kata dan baris pada 
dokumen yang sedang aktif. Pertama kita 
mengambil isi textbox dengan fungsi 


File Help 
Text Editor v1.0 


Number of characters : 5292 
Number of words : 307 


Number of lines : 211 


CJ 


ID ExiT- 
ID ABOUT-106 
ID WORDCOUNT-107 L 


& Kotak dialog WordCount. 


GetValuel), dengan demikian kita dapat 
mengetahui banyaknya karakter dengan 
menggunakan fungsi len/). 

Selanjutnya kita menggunakan metode 
split() untuk memisahkannya berdasarkan 
spasi sehingga didapatlah jumlah kata. 
Untuk mendapatkan jumlah baris, kita 
memanggil metode split() dengan pemisah 
berupa karakter An' (Enter). Setelah itu, kita 
membuat kotak pesan untuk menampilkan 
informasi tersebut. Tampilannya akan 
tampak seperti gambar Kotak dialog 
WordCount. 

def doExit(self): 

if self.documentChanged: 

save —- self.saveChanges|) 
if save- -wxID CANCEL: 
return 0 
elif save- -wxiD NO: 
return 1 
else: 
if self.filename— — 
dirname — -"": 
return self.OnFileSaveAs(None) 


”n 


and self. 


else: 
self.saveFile(self.dirname,self. 
filename) 
return 1 
else: 
return 1 


def OnCloselself,evt): 
if self.doExit/): 
evt.Skip() 


def OnFileExit(self,evt): 
self.Closel) 


Untuk menangani proses keluar dari 
program, kita membuat tiga buah fungsi. 
Pada saat user mengklik tombol X di 
window program akan dipanggil fungsi 
OnClose() yang melakukan pengecekan 
dengan memanggil fungsi doExit(). Fungsi 
doExit() melakukan pengecekan apakah isi 
dokumen telah berubah atau tidak. Jika 
tidak, maka akan langsung keluar dari 
program. Dan jika isi dokumen berubah 
maka akan dikonfirmasikan untuk 
menyimpan dokumen tersebut sebelum 
akhirnya keluar dari program. Sama halnya 
pula jika user mengklik menu File (Exit, maka 
akan dilakukan fungsi Close() yang sama 


www.infolinux.web.id 


Membuat Teks Editor dengan wxPython 


dengan fungsi OnClosel). Sebenarnya saat 
kita membuat EVT CLOSE di atas, fungsi 
Closel() telah digantikan dengan fungsi yang 
kita buat yakni fungsi OnClosel). 
def OnHelpAboutlself,evt): 
dlg-wxMessageDialoglself, doc , 
About”,wxOK |(wxICON INFORMATION) 
dlg.ShowModall) 
dlg.Destroy() 


" 


Fungsi ini dijalankan apabila user 
mengklik menu Help (About, yakni dengan 
menampilkan dialog box yang berisi 
informasi tentang program itu sendiri. 
app - wxPySimpleAppl) 
frame -main window(None,-1,” Untitled- 
Text Editor”) 
frame.CenterOnScreeni) 
frame. Show(True) 
app.MainLoopl) 


Berikutnya kita menginstansiasi objek 
app dengan kelas wxPySimpleApp, 
kemudian membuat objek frame yang 
diturunkan dari kelas main window dan 
mengaktifkannya serta mengatur letaknya 
agar pas di tengah layar. Kemudian kita 
memanggil MainLoop untuk melakukan 
proses /ooping sampai program kita ditutup. 

Program teks editor di atas masihlah 
sangat sederhana, mungkin Anda berniat 
menambahkan fitur-fitur tambahan seperti 
toolbar, menu Edit, Find and Replace Text, 
dan lain sebagainya. Semuanya dapat Anda 
lakukan hanya dengan menggunakan 
wxPython. Anda dapat mempelajari manual 
maupun demo yang disertakan dalam paket 
instalasi wxPython tentang bagaimana cara 
menggunakan menggunakan kontrol seperti 
toolbar, Find Dialog, dan masih banyak 
kontrol lainnya. Jika demonya belum 
terinstall, Anda dapat men-download-nya di 
www.wxpython.org. 

Kini wxPython telah menjadi toolkit GUI 
standar untuk pemrograman Python. 
Berbagai aplikasi andal telah banyak yang 
dibuat menggunakan wxPython. Dengan 
contoh aplikasi di atas, kiranya cukup bagi 
Anda untuk menilai bagaimana kemampuan 
wxPython sendiri? Cukup hebat, bukan? 
Dengan wxPython, Anda tentunya akan 
lebih produktif dalam membuat aplikasi GUI 
di Linux. Selamat berkarya!A 
Eric /eric85id@plasa.com) 


InroLINUX JUNI 2004 67 


Task Scheduler di Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Task Scheduler di Linux 


Menggunakan Linux berarti kita bebas meminta Linux untuk melakukan 
tugas tertentu sesuai jadwal yang kita miliki. 


inux adalah sistem yang dapat 

diandalkan untuk melayani terus 

menerus selama berbulan-bulan. 
Sistem Linux jarang harus di-restart setiap 
beberapa hari. Umumnya, berdasarkan 
pengalaman, restart hanya dibutuhkan 
setiap beberapa bulan sekali. Luar biasa, 
bukan? 

Dalam keseharian kita sebagai 
pengguna, administrator ataupun develo- 
per, terkadang ada tugas tertentu yang 
ingin kita kerjakan setiap waktu tertentu. 
Mulai dari mem-burn CD setiap selesai jam 
kantor, melakukan back-up setiap tengah 
malam, melakukan update setiap subuh, 
dan sebagainya. Tentunya, tidak mungkin 
bagi kita untuk melakukannya secara 
manual. 

Sekilas tugas yang akan kita lakukan 
terdengar cukup kompleks. Untungnya, di 
Linux, kita sudah mendapatkan fasilitas 
tersebut tanpa harus mengeluarkan uang 
sepeserpun. Kita tidak membutuhkan 
daemon-daemon canggih yang perlu dibeli 
dari pihak ketiga dan sebagainya. Yang 
kita butuhkan hanyalah sebuah aplikasi 
dengan nama yang cukup sederhana: 
cron. 

Sejarah cron sudah dimulai belasan 
sampai puluhan tahun lalu. Cron tidak 
hanya digunakan di Linux, namun juga 
digunakan diberbagai varian UNIX. 
Penerapan cron sendiri juga tercatat cukup 
banyak. Walau, umumnya penerapan cron 
yang sering ditemukan di berbagai distro 
Linux adalah Vixie Cron, cron yang 
diterapkan oleh Paul Vixie (paul@vix.com). 

Dalam instalasi Linux default, umumnya 
cron sudah terinstal dan dijalankan secara 
otomatis pada saat booting. Untuk 
mengetahuinya, cobalah periksa proses 
booting Anda. Carilah sesuatu yang mirip- 
mirip dengan Starting CRON Daemon, 
Starting crond, atau Starting Task 
Scheduler. Apabila Anda menemukan 
tulisan tersebut, maka dipastikan cron telah 
terinstal di sistem Anda. 


68 InroLINUX JUNI 2004 


Apabila Anda tidak menemukan tulisan 
yang mirip-mirip dengan salah satu yang 
disebutkan sebelumnya, maka periksalah 
apakah cron telah terinstal. Cobalah 
jalankan perintah berikut ini: 
crontab -I 


Apabila tidak terdapat pesan kesalahan 
karena file tidak ditemukan, maka cron 
telah terinstal. Anda dapat menjalankannya 
dengan perintah berikut ini: 
letc/init.d/cron start 


Apabila perintah crontab -| tersebut 
menampilkan kesalahan karena file tidak 
ditemukan, maka sepertinya cron tidak 
terinstall di sistem. Installah terlebih dahulu. 
Tidak perlu membuka Internet atau mencari 
ke teman-teman, karena boleh dikatakan 
hampir 10096 distro Linux populer pasti 
memaketkan cron bersamanya. 

Apabila cron daemon telah dijalankan, 
maka ada sebuah daemon yang akan 
memeriksa daftar tugas Anda. Dengan 
demikian, apa yang perlu Anda lakukan 
hanyalah membuat daftar tugas dan 
memerintahkan setiap kapan saja tugas- 
tugas tersebut perlu dijalankan. 

Konfigurasi cron terdapat di /etc/ 
crontab. Pada kenyataannya, cron 
memiliki konfigurasi system wide seperti / 
etc/crontab tersebut, namun, cron juga 
mengerti bahwa setiap user berhak untuk 
memiliki daftar tugas sendiri. Oleh karena 
itu, kita tidak akan mengutak-atik 
sedikitpun /etc/crontab. Kita hanya akan 
berurusan dengan tugas-tugas kita sendiri. 

Daftar tugas disebut sebagai cron 
table, atau crontab untuk singkatnya. 
Sebelum kita melihat bagaimana membuat 
cron table tersebut, kita perlu memahami 
bahwa aplikasi yang kita akan gunakan 
hanyalah aplikasi crontab, yang akan 
menerima sejumlah parameter untuk 
bekerja dengan cron table kita. 

Cron table pada dasarnya adalah 
sebuah file yang umumnya diletakkan di / 


www.infolinux.web.id 


var/spool/cron. Namun, tidak disarankan 
untuk mengedit file di direktori tersebut 
langsung dengan editor. Selalu gunakan 
crontab. 

Untuk melihat cron table kita, berikan 
perintah berikut ini: 
crontab -I 


Untuk menghapus cron table kita, 
berikan perintah berikut ini: 
crontab -r 


Untuk mengedit cron table kita, berikan 
perintah berikut ini: 
crontab -e 


Secara default, aplikasi crontab akan 
mengedit cron table untuk user aktif. 


Aturan-aturan table cron 
Berikut ini adalah format dari crontab: 
£MINUTE» XHOUR» 
£DAY OF MONTH» £MONTH» 
XDAY OF WEEK» «CMD» 


Nilai-nilai yang mungkin untuk setiap 
field tersebut: 
SMINUTE- : 0-59 
XHOUR 5»: 0-23 
SDAY OF MONTH5: 1-31 
XMONTH 53: 1-12 
SDAY OF WEEK»: 0-7 (O dan 7 adalah 
minggu) 
XCMD53: perintah yang akan dijalankan 


Nilai field bisa juga dituliskan sebagai “, 
yang berarti dari nilai minimal sampai nilai 
maksimal. Selain itu, nilai dapat juga 
dituliskan sebagai range, seperti 1-5. Yang 
menarik, kita juga dapat menentukan 
kelipatan seperti setiap 2 jam sekali. Untuk 
itu, kita dapat menuliskannya sebagai “/2. 

Berikut ini adalah contoh-contoh untuk 
memperjelas. Semua contoh ini diketikkan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


di editor ketika Anda memberikan perintah 
crontab -e. Pastikan Anda menyimpan 
setiap kali keluar dari editor tersebut. 


Contoh 1: 
50” $HOME/bin/daily.job » » 
$HOME/tmp/daily.out 22 &1 


Contoh ini akan menjelaskan eksekusi 
program daily.job yang disimpan di 
$HOME/bin setiap jam 00:05 setiap 
harinya. Lima pada XMINUTE- artinya 
menit ke-5. Nol pada XHOUR- artinya 
jam ke-0. Sementara, “ yang pertama 
artinya adalah setiap hari dalam satu 
bulan. Tanda “ yang kedua artinya setiap 
bulan dalam satu tahun. Tanda “ terakhir 
artinya setiap hari dalam satu minggu. 
Cron table ini praktis akan menjalankan 
program daily.job setiap hari pada jam 
00:05. 


Contoh 2: 
501” S$HOME/bin/monthly.job » » 
$HOME/tmp/monthly.out 25 &1 


Contoh ini akan menjelaskan eksekusi 
program monthly.job yang disimpan di 
$HOME/bin setiap jam 00:05 pada hari 
pertama setiap bulannya. Sebagai 
tambahan dari keterangan contoh 
sebelumnya, 1 pada XDAY OF MONTH- 
artinya setiap hari pertama dalam suatu 
bulan. Artinya, perintah monthly.job akan 
dijalankan pada pukul 00:05 setiap hari 
pertama setiap bulannya. Setiap bulan 
ditunjukkan dengan tanda “ pertama. 


Contoh 3: 
518 “ “ 1-5 $HOME/bin/workday.job » » 
$HOME/tmp/workday.out 25 &1 


Contoh ini akan menjelaskan eksekusi 
program workday.job yang disimpan di 
$HOME/bin setiap jam 18:05 pada hari 
senin sampai jumat. Sebagai tambahan dari 
keterangan contoh sebelumnya, 1-5 
merupakan range yang menunjukkan hari 
ke-1 sampai hari ke-5 dalam satu minggu. 
Lima pertama berarti menit ke lima. 
Sementara, 18 berarti jam 18, yang berarti 
pukul 18:05. Bintang pertama artinya 
setiap hari, sementara bintang kedua 
artinya setiap bulan. 


Contoh 4: 
5 0-23/2 “ “ “ $HOME/bin/hourly2.job 
2» $HOME/tmp/hourly2.0ut 25 &1 


Contoh ini akan menjelaskan eksekusi 
program hourly2.job yang disimpan di 
$HOME/bin setiap jam 00:05, 02:05, 
04:05, 08:05 dan seterusnya, setiap hari. 
Kenapa bisa terjadi kelipatan dua? Karena 
kita menspesifikasikan notasi setiap jam 
(0-23), namun kita menambahkan notasi 
kelipatan dua dengan menambahkan /2. 
Artinya, dijalankan setiap dua jam. 

Sebagai catatan, dalam contoh di atas, 
kita selalu menuliskan perintah yang 
diakhiri dengan » 5 dan 225 &1. Notasi 
tersebut artinya, keluaran dari setiap 
program yang kita jalankan akan 
diredireksi (dengan cara ditambahkan) ke 
file tertentu (yang diakhiri dengan .out). 
Apabila terjadi kesalahan, maka kesalahan 
juga akan dicatat dalam file .out tersebut. 
Apabila diperlukan, sebaiknya, kita 
menjaga agar keluaran dari program tidak 
ditampilkan ke standard output dan pesan 
kesalahan tidak ditambahkan di standard 
error. 

Untuk program, tentunya kita dapat 
memanggil program-program standar 
sistem seperti Is, tar, gzip, dan 
sebagainya. Hanya, jangan lupa untuk 
memperhatikan PATH. Sebagai tips, 
apabila perintah yang akan Anda berikan 
bukan merupakan perintah tunggal, 
sebaiknya kumpulkan dalam sebuah shel/ 
script, dan panggil shell scrip tersebut 
sebagai perintah. 

Banyak sekali kasus kesalahan yang 
terjadi hanya karena lupa untuk 
menyebutkan PATH untuk suatu program. 
Kalau menggunakan shell script, jangan 
lupa untuk memastikan bahwa shell script 
tersebut executable. Sebaiknya, sebelum 
diletakkan sebagai cron job, pastikan Anda 
telah mencoba shell script atau perintah- 
perintah yang diinginkan. 

Penerapan yang cukup menarik 
barangkali adalah penerapan alarm yang 
memanggil XMMS dengan nama file 
tertentu, dan dijalankan setiap hari kerja 
pada jam bangun Anda. Bagi administrator 
sistem, cobalah untuk mencatat keadaan 
sistem secara periodik. Selamat mencoba! 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


Task Scheduler di Linux 


IKLAN 


InroLINUX JUNI 2004 


69 


Tip dan Trik Penggunaan StarOffice 7 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Tip dan Trik Penggunaa 
StarOffice 7 


Bagian 1 dari 2 Artikel 


Dengan penerapan beberapa tip dan trik, penggunaan StarOffice akan 
lebih menyenangkan. Kali ini, kita akan membahas tips umum StarOffice 


dan Writer. 


tarOffice adalah aplikasi produk- 

tivitas besar yang sangat pantas 

untuk digunakan. StarOffice 
menyimpan banyak hal menarik yang 
seringkali tidak didokumentasikan dengan 
baik. Dengan beberapa tip dan trik yang 
akan kita bahas kali ini, kita akan 
menjadikan StarOffice lebih menyenangkan 
untuk digunakan. Sebagai hasilnya, 
pekerjaan kita akan terselesaikan lebih 
cepat. 

Di edisi ini, kita akan membahas tip 
StarOffice secara umum dan StarOffice 
Writer. Di edisi mendatang, kita akan 
membahas tentang StarOffice Calc, 
StarOffice Impress, dan penggunaan 
database. 


Seputar StarOffice 
Pertama-tama, kita akan melihat internal 
StarOffice terlebih dahulu. 


1. StarOffice menganut konsep satu 
orang tua dengan banyak modul. Oleh 
karena itu, Writer, Calc, Impress, dan 
lain sebagainya hanyalah modul bagi 
aplikasi orang tua StarOffice. Ketika 
kita menjalankan Writer misalnya, 
perintah yang diberikan kurang lebih 
demikian: 
soffice -writer ATAU 
soffice private:factory/swriter 


Dan, kita juga bisa memberikan 
perintah berikut ini untuk menjalankan 
calc: 

soffice -calc ATAU 

soffice private:factory/scalc 


Konsep demikian sangatlah 


menguntungkan, terutama dalam 
konsistensi /ook and feel. 


70  InroLINUX JUNI 2004 


2. Kita dapat melakukan manajemen 
printer sendiri dengan program yang 
telah disertakan oleh StarOffice. 
Namanya adalah spadmin, dan tidak 
terdapat di platform Windows. 
Umumnya, aplikasi ini terdapat di menu 
sebagai StarOffice Printer Administra- 
tion. Apa yang bisa kita manfaatkan 
dari program ini kalau kita tidak memiliki 
printer? Ada. Anda bisa membuat 
sebuah printer berupa PDF Converter 
atau fax device. Dengan demikian, 
Anda bisa langsung mengirimkan 
dokumen ke dalam mesin faks. 


3. Ada cara cepat untuk membuat 
business card. Coba berikan perintah 
berikut ini di command line: 
soffice private:factory/swriter?slot - 

21052 


4. Masih seputar command line. Pernah 
menggunakan AutoPilot untuk 
membuat agenda? Ingin cara lebih 
cepat selain mengakses dari File | 
AutoPllot? Berikan perintah berikut ini: 

soffice slot:10426 


5. Pembuatan dokumen faks juga dapat 
dilakukan dengan perintah berikut ini, 
serupa dengan tip sebelumnya: 
soffice slot:10427 


6. Tertarik untuk sedikit lebih iseng? 
Cobalah untuk memodifikasi file-file 
.bmp yang terletak di direktori program 
relatif terhadap direktori instalasi 
StarOffice. Anda akan mendapatkan 
tampilan yang sedikit “berbeda'. 
Terutama, cobalah file about.bmp, dan 
lihatlah Help About StarOffice setelah 
Itu. 


www.infolinux.web.id 


Cobalah masuk ke direktori share relatif 
terhadap direktori instalasi StarOffice. 
Di direktori tersebut tersimpan banyak 
hal menarik yang digunakan oleh 
StarOffice. Lihat juga contoh-contoh 
dokumen dalam direktori samples. 


Bagaimana mengetahui parameter apa 
saja yang didukung oleh program setup 
StarOffice? Berikan paramater -help, -h 
atau -?. Jangan memberikan parameter 
—help. 


Uninstalasi StarOffice dapat dilakukan 
dengan perintah setup -deinstall. 


. StarOffice dapat bekerja sama dengan 


openoffice.og. Cobalah amati file -— / 
.sversionrc apabila terdapat StarOffice 
dan Openoffice.og terinstall sekaligus. 


. Anda bisa mengatur jumlah undo 


dengan mengakses Tools | Options | 
StarOffice | Memory. 


. Masih di dialog yang sama, Anda bisa 


membatasi ukuran graphics cache yang 
digunakan oleh StarOffice. Semakin 
besar semakin baik, hanya, perhatikan 
keseimbangan penggunaan memory 
sistem. 


. Tidak menyukai tampilan standar 


StarOffice? Senang dengan gaya 
macintosh misalnya? Ubah di 7oo/s | 
Options |StarOffice 

| View (Display |Look & Feel. 


. Pada kasus tertentu, Anda mungkin 


tidak menyukai anti-alias pada 
StarOffice. Matikan di Tools | Options | 
StarOffice | View. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


15. 


16. 


17. 


Sebaiknya, Anda memilih program- 
program favorit untuk fungsi-fungsi 
tambahan seperti mengirim e-mail, 
mengunjungi website tertentu dan 
sebagainya. Pengaturannya ada di 
Tools | Options |StarOffice |External 
Programs. 


Anda bisa secara otomatis mengganti 
font tertentu dengan font lainnya. 
Buatlah font replacement table di 
Tools | Options |StarOffice (Fonts. 


Di zaman sekarang, apa saja bisa 
menjadi virus. Termasuk macro 
StarOffice. Dengan mudah kita bisa 
membuat virus macro untuk melakukan 
Denial of Service pada sistem. Misalnya 
dengan meng-copy-kan file berukuran 
besar sampai ruang kosong harddisk 
terpakai semua. Oleh karena itu, 
perhatikan betul pengaturan keamanan 
pada StarOffice Anda. Bukalah 7oo/s | 
Options |StarOffice |Security, dan 
pastikan Anda menjalankan macro 
dengan pilihan According to Path list. 
Dan aktifkan pilihan Confirm in case of 


18. 


19. 


20. 


21. 


Sebenarnya, Anda bisa mengaktifkan 
syntax highlighting di StarOffice. 
Cobalah buka Tools | Options |StarOffice 
|Appearance. Scroll ke bagian bawah, 
dan pilih warna untuk kriteria tertentu. 


Di Tools | Options |StarOffice |Accessi- 
bility, Anda akan menemukan penga- 
turan untuk mengizinkan atau tidak 

mengijinkan animasi teks atau grafik. 


Sering menyimpan ke dalam format MS 
Word misalnya? Tidak perlu capai-capai 
memilih format Word setiap kali 
menyimpan. Cara yang lebih cepat 
adalah membuat .doc sebagai ekstensi 
default. Gantilah di Too/s | Options | 
Load/Save | General. 


StarOffice adalah Office suite yang 
sangat stabil. Crash adalah mungkin, 
tapi document lost sangat jarang 
terjadi. Namun, apabila Anda tetap 
khawatir, ada baiknya untuk meminta 
StarOffice melakukan autosave setiap 
internal tertentu. Aktifkan di 

Tools | Options |Load/Save | General. 


Tip dan Trik Penggunaan StarOffice 7 


23. 


24. 


25. 


kan locale Indonesia? Silakan atur /ocale 
di Tools Options |Language Settings | 
Languages. 


Ingin langsung mencari ke Google? 
Atau Altavista? Minta StarOffice untuk 
melakukannya bagiAnda. Aturlah di 
Tools | Options | Internet |Search. 


Tidak senang dengan istilah File | Page 
Preview dan lebih senang dengan 

File (Print Preview? Ubah namanya di 
Tools |Configure | Menu. Carilah tulisan 
Page Preview dan tekanlah tombol F2. 
Anda bisa mengubah menu lainnya. 


Menu Anda berantakan karena tip ke 
24 tadi? Minta StarOffice untuk 
meresetnya ke pengaturan default. 
Masih di Too/s| Configure (Menu, kliklah 
tombol Reset. 


StarOffice text document 
Text document menyimpan banyak sekali 


hal 


menarik. Dengan mengetahuinya, kita 


akan mampu bekerja lebih produktif. 


other document sources. Periksa juga 1. Ingin membuat surat bisnis, faks, 
path list Anda. Pastikan Anda tidak 22. Apabila Anda sering menggunakan agenda, atau memo internal dengan 
memasukan direktori temporary web pengaturan-pengaturan sesuai standar cepat? Tidak perlu capai-capai membuat 
browser Anda. di Indonesia, kenapa tidak mengguna- tabel, mengatur margin dan sebagainya. 
Cukup akses saja File |/AutoPilot dan 
ara Siman uu pilihlah Letter, Fax, Agenda, atau Memo. 
File Edit View Insert Format Tools Window Help x f A 
/home/nop/Documents/tip s07/tip s07.sxw.—”X | em Ie BR 8| X Ea &| s3 si| Ok &| a Pa akan dipandu dengan wizard yang 
befaut Al romae II fzxl BI z jauh lebih memudahkan. 
Aa SA : MENanan 
5. 2. Anda bisa bekerja dalam modus full 
“ &Sun screen dengan menekan kombinasi 
5 & L 
2 v tombol CTRL-SHIFT-J. 
1 
Pa StarOffice 7 1 “ 
? CAD O TT San Betina ik Ine KUAT asa 3. Ketika bekerja dengan header atau 
#00 Use is subject to license terms. Third-party software, including 8 & 
Ll font technology, is copyrighted and licensed from Sun footer Anda tidak bisa melakukan 
3 Aa ee Tn . . : 
w Microsystems, Ine. in Ihe U.S and other countries. Federal operasi blok dan memindahkan sebagian 
Acauisitions: Commercial Software - Government Users Subject 
1 10 Standard License Terms and Conditions. Copyright O 2003 isi dari header atau footer tersebut ke 
2 Ge aa Sea bada aa yah . . 
3 des rs, et gul compreni la tachnologie relive aux poles alignment yang berbeda. Sebagai 
aa Sa ke ea ni ag Kang i kanlah bol TAB. Satu kali 
Solaris et StarOffice sont des maraues de Fabriaue Ou des” gantinya, tekanlah tombo . Satu kali 
Pegat de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et penekanan TAB ketika Anda berada di 
ox kiri akan membawa Anda ke tengah, 
9.Uninstalasi StarOffice dapat dilakukan dengan perintah setup -deinstall. dan satu kali lagi akan membawa Anda 
10.StarOffice dapat bekerja sama dengan openoffice.og. Cobalah amati file -/.sversionrc ke alignment rata kanan. 
apabila terdapat StarOffice dan Openoffice.og terinstall sekaligus. 


4. Anda bisa memasukkan catatan 
tertentu di bagian dokumen dengan 
mengakses menu /nsert|Note. 


(kage 276 befautt (hoos finsrt (so jave | | 


G: MF tip-s07.sxw- StarOffice 7 


& About StarOffice yang telah dimodifikasi. 


www.infolinux.web.id InroLINUX JUNI 2004 71 


Tip dan Trik Penggunaan StarOffice 7 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


5. Pembuatan amplop dapat dilakukan 
dengan mudah, semudah mengakses 
Insert |Envelope. 


6. Bekerja dengan dokumen besar yang 
kompleks? Gunakan Navigator untuk 
memudahkan navigasi. Tekanlah tombol 
F5 (toggle) untuk mengaktifkan atau 
mematikan navigator. Navigator akan 
mencatat elemen teks atau nonteks apa 
saja yang Anda miliki. Anda dapat 
berpindah ke elemen tersebut dengan 
mudah. Fitur ini sangat berguna. 


7. Di manakah Drop cap? Drop cap dapat 
diakses dari Format |Paragraph. 
Menurut StarOffice, drop cap adalah 
bagian dari suatu paragraph, dan oleh 
karenanya, diletakkan sebagai bagian 
dari pemformatan paragraph. 


8. Ingin bekerja seperti PageMaker dan 
dapat memberikan style tertentu 
kepada bagian teks tertentu dengan 
mudah? Gunakan stylist. Tekan tombol 
F11 (toggle). Sebuah window akan 
muncul. Anda dapat berpindah ke 
bagian teks tertentu yang ingin 
diberikan style tertentu, dan klik 
gandalah style dalam window stylist 
tersebut. Style dapat di-rename dan 
diubah properties-nya. 


9. Masih soal stylist. Anda dapat 
membuat window stylist menempel ke 
window utama. Tekan tombol CTRL 
dan klik ganda di area kosong di toolbar 
stylist. Lakukan cara yang sama untuk 
memisahkannya kembali. 


10. Spellcheck tidak diaktifkan secara 
default. Tekan tombol F7 untuk 
mengaktifkannya. 


11. Pernahkah Anda melihat tanda pemisah 
suku kata (-) berada pada posisi tidak 
seharusnya? Hal itu disebabkan karena 
pemberian karakter—dilakukan secara 
manual. StarOffice cukup cerdik dalam 
menerka atau memenggal suku kata. 
StarOffice bahkan dapat mencari 
keseluruhan dokumen mana saja kata 
yang perlu dipenggal. Akses saja 7001s | 
Hyphenation. 


72 InroLINUX JUNI 2004 


12. Ingin membuat tanda 9? Mudah sekali, 
cukup ketikkan saja (, c dan ) tanpa 
spasi. Setelah itu, tekanlah spasi dan 
secara otomatis (c) telah berubah 
menjadi 9. Ingin sebaliknya? Lebih 
senang (c) ? Mudah. Setelah (c) 
berubah menjadi 9, tekanlah CTRL-Z 
untuk melakukan undo. 


13. Secara default, mail merge akan 
mencetak file sejumlah nama yang ingin 
dikirim. Jadi, kalau ingin mengirimkan 
mail merge ke 1000 orang, maka akan 
ada 1000 file tambahan. Sangat 
berguna kalau Anda ingin e-mail 
beberapa di antaranya. Tapi, apabila 
ingin mencetak langsung ke sebuah file 
saja (seperti pada MS Word), Anda 
akan kecewa. Kenapa? Tidak 
disediakan. Solusinya? Mudah. Buat 
printer PDF Converter, dan pilihlah 
untuk langsung mencetak mail merge 
ke printer, bukan disimpan ke file. Pada 
dialog print yang tampil, pilihlah PDF 
Converter. Seribu file tersebut akan 
digabungkan menjadi 1 file PDF. 


14. Ingin menampilkan nomor baris? Mudah 
sekali. Akses saja Tools |Line Number- 
ing. Sebuah dialog akan tampil. 
Aktifkanlah Line Numbering. 


15. Dalam pembuatan daftar isi, terkadang 
perubahan badan tulisan atau daftar isi 
tidak langsung memperbarui 
pasangannya. Anda bisa memaksa 
StarOffice untuk memperbarui dengan 
mengakses Tools | Update. 


16. Writer memiliki kemampuan untuk 
mengubah teks menjadi table. Cukup 
blok saja teks Anda, dan pilihlah 
Tools|Text X-» Table. Anda bahkan 
bisa menggunakan karakter tertentu 
sebagai pemisah. 


17. Tidak ada word count di menu Tools? 
Tenang saja. Word count dan lainnya 
terdapat di File|Properties (Statistics. 


18. Memory sistem Anda terbatas? 
Sementara dokumen terisi penuh 
dengan gambar besar-besar? Ingin 
bekerja dengan cepat tapi susah? 


www.infolinux.web.id 


Mudah. Kenapa tidak meminta writer 
untuk tidak menampilkan gambar untuk 
sementara? Caranya sangat mudah. 
Lihatlah toolbar kiri Anda yang 
diletakkan secara vertikal. Kemudian, 
kliklah tombol kedua dari bawah, yang 
berlogokan berbagai bentuk grafik 2D. 
Tombol tersebut berguna untuk 
menampilkan atau menghilangkan 
penampilan gambar. 


19. Secara default, area kerja Anda akan 
dibatasi dengan bingkai berwarna abu- 
abu. Tidak suka? Sembunyikan saja 
dengan menonaktifkan pilihan di 
View| Text Boundaries. 


20. StarOffice datang dengan ribuan clipart 
yang menggemaskan. Untuk 
mengakses dengan cepat, kliklah 
tombol paling kanan di toolbar yang 
berlogokan rumah di dalam bingkai. 


21. Ingin mengubah satuan pengukuran 
dari inch ke cm misalnya? Bukalah 
Tools | Options | Text Document | 
General, dan carilah Measurement unit. 


22. Ingin scroll dengan halus? Aktifkan 
Smooth scroll di Too/s| Options | Text 
Document | View. 


23. Senang dengan grid? Kenapa tidak 
aktifkan di Tools| Options | Text 
Document | Grid? 


24. Font default bisa diganti di Tools | 
Options | Text Document |Basic Fonts. 


25. Secara default, heading table akan 
diulang setiap pergantian halaman. 
Anda bisa membuatnya tidak 
mengulangi heading. Cukup akses 
Tools | Options | Text Document | Table, 
dan matikan pilihan Heading (Repeat on 
each page. 


Demikianlah beberapa tip StarOffice dan 
StarOffice Writer. StarOffice adalah paket 
Office yang sangat stabil dan menarik. 
Gunakan StarOffice, dan jadilah lebih 
produktif! Selamat mencoba, dan sampai 
ketemu di edisi mendatang.@ 

Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


IKLAN 


IKLAN 


Netbeans, Java IDE Berbasiskan Swing 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Netbeans, Open Source Java ID 
Berbasiskan Swing 


Netbeans adalah salah satu open source IDE berbasiskan Java dari Sun 
Microsystems yang berjalan di atas Swing. Swing sebuah teknologi Java 
untuk pengembangan aplikasi Desktop yang multiplatform. 


ada artikel yang lalu, penulis sempat 

membahas Eclipse, IDE Open 

Source berbasiskan Java yang 
dibuat oleh IBM yang menggunakan 
teknologi SWT/JFace. Eclipse merupakan 
versi open source dari IBM Websphere 
Studio. 

Dalam dunia Java, SWT/JFace adalah 
teknologi forking dari teknologi Swing yang 
sudah dibundel sejak Sun meluncurkan Java 
1.2 beberapa tahun yang lalu (saat artikel ini 
dibuat Java sudah 1.5 beta 1). Maklum suka 
tidak suka, Java saat ini mengacu pada Sun, 
dan SWT/JFace tidak mengacu kepada 
standar yang diciptakan Sun. Biarpun tidak 
standar, SWT/JFace bekerja lebih cepat 
dibandingkan AWT/Swing, hal ini 
dikarenakan SWT merupakan teknologi yang 
lebih native dibandingkan teknologi AWT. 

AWT adalah core engine dari Swing, 
sedangkan SWT adalah core engine dari 
JFace. Sebenarnya SWT/JFace adalah 
jawaban dari IBM yang terus menekan Sun 
agar meng-opensource-kan teknologi 
Javanya. Walaupun sampai detik artikel ini 
ditulis, statusnya masih mengambang. 

Maklum, menurut analisia penulis, bila 
Java berhasil di opensource-kan, IBM 
dengan IBM Java SDKnya berpeluang besar 
untuk memasukan SWT/JFace ke dalam 
distribusinya, dan ini artinya dimulainya 
keluar distribusi-distribusi Java SDK yang 
tidak standar, yang tentu saja akan 
menakutkan sekali bagi perusahaan- 
perusahaan yang telah berinvestasi di 
teknologi ini. Hal ini dikarenakan open source 
mengutamakan kebebasan dibandingkan 
standard. Dimana kasus ini telah terjadi pada 
Linux, dengan keluarnya berbagai distro 
yang berbeda-beda implementasinya, 
terutama susunan directory-nya. 

Netbeans adalah sebuah IDE yang 
dikembangkan menggunakan teknologi 


74  IwroLINUX JUNI 2004 


Swing, teknologi yang sama yang 
digunakan Borland untuk mengembangkan 
Jbuilder. Di mana Swing merupakan 
sebuah teknologi Java yang standar yang 
mengikuti spesifikasi yang diciptakan Sun. 

Perbedaan antara Netbeans dengan 
Eclipse yang cukup signifikan adalah 
dipemakaian resource. Eclipse 2.x berjalan 
cepat di environment 128 MB, berbeda 
dengan Netbeans yang berjalan cukup 
cepat di lingkungan 256 MB, tetapi kalau 
project sudah besar, minimum 512 MB. 
Tetapi, teknologi Swing adalah teknologi 
yang dapat dikatakan penuh dengan 
credential, dan teknologi ini memungkinkan 
aplikasi stand alone dibuat menjadi applet. 

Gara2 Eclipse ini team Sun mulai 
kebakaran jenggot juga, dan mulai 
Netbeans 3.5, terjadi perubahaan yang 
cukup signifikan, Netbeans 3.5 bekerja jauh 
lebih cepat dibandingkan Netbeans 
terdahulu. Hal ini juga mengacu pada Java 
SDK 1.4 yang bekerja jauh lebih cepat dari 
SDK versi sebelumnya, konon kecepatan- 
nya 2x lebih lambat dari C. 


Berkenalan dengan 
Netbeans 

Netbeans adalah versi open source dari 
Forte IDE, sebuah IDE untuk 
pengembangan aplikasi Java yang 
dikembangkan oleh Forte Software, di 
mana Forte saat ini sudah diakusisi oleh 
Sun dan menjadi salah satu produk penguat 
jajaran divisi software Sun. Versi komersial 
dari Netbeans yaitu Forte, telah diganti dua 
kali oleh Sun, yaitu SunONE Studio (sampai 
2003), saat ini lebih dikenal dengan 
sebutan Java Studio. 

Perbedaan yang signifikan dari Netbeans 
dengan Java Studio adalah kemampuan 
pengembangan aplikasi untuk J2EE yang 
lebih lengkap pada JavaStudio, serta 


www.infolinux.web.id 


( 


— 


dukungan terhadap pengembangan aplikasi 
J2ME yang didapat pada Java Studio 
Mobile Edition. 

Untuk mendapatkan Netbeans terbaru 
dapat mengunjungi websitenya di http:// 
www.netbeans.org. Netbeans 
didistribusikan dengan dua versi yaitu 
Netberans Platform dan Netbeans IDE. 
Netbeans Platform dapat dimodifikasi 
menjadi IDE-IDE semau kita, sedangkan 
Netbeans IDE sudah dibundel dengan 
module-module pengembangan standar 
Java. 

Pada website netbeans.org, kita dapat 
juga men-download banyak module 
tambahan yang bisa kita gunakan seperti 
XML editor, ataupun module lainnya. 
Sebenarnya kita tidak perlu pusing dengan 
module tambahan netbeans, karena 
netbeans memiliki kemampuan update 
otomatis, sehingga kita tidak perlu tahu di 
website netbeans itu ada module apa. 
Netbeans akan men-download module- 
module terbaru dari website-nya, umumnya 
module yang stable, malah secara otomatis 
module itu berjalan, dan kita tinggal 
gunakan. 

Netbeans IDE standard memungkinkan 
untuk membuat project-project Java 
dengan cepat, dan gratis, karena Netbeans 
adalah IDE Open Source. Sayangnya untuk 
vendor-vendor mobile seperti Nokia, 
SonyEricsson, ataupun Motorola lebih 
menyukai SDK mereka berjalan di aplikasi 
komersial dibandingkan dengan open 
source, sehingga kita harus bongkar sendiri 
Netbeansnya agar bisa bekerja. Penulis 
pernah mencobanya dengan Nokia MIDP 
Platform SDK 2.0, dan penulis merasa itu 
merepotkan. Nokia MIDP SDK 2.0 tersebut 
kalau diinstall di Sun ONE Mobile Edition, 
langsung jalan, dan kalau dicoba dengan 
netbeans, tidak jalan. Padahal SunONE dan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


File Edit View Project Build Debua Versioning Tools Window Helh 


Netbeans, Java IDE Berbasiskan Swing 


indow Help 


sx manpe|an|josar| mane 


Yuan 


kaggs 


ossojnout 


El 


ssAsi0AsusA 


2 
Er Aa 
background DO 1204,204,20. 
emao 


bioci 


Dialog 12 Boli 
ap 20420420 
100 


o 


VERTICAL 


null 


Sea 


IB Output WindowCompiler) 


& IB ouput Window Compilerl 


Finished. 


An Incividual user-level projeet 


Kla 


Jl (Cat 


& Project Default « 


| compiers 


& Netbeans gui editing. 


Netbeans menggunakan platform yang 
sama. 


Menginstal Netbeans di 
Linux 

Untuk menginstal netbeans, installah 
terlebih dahulu Java SDKnya, penulis 
menyarankan menggunakan Java SDK 
1.4.2 yang sudah terbukti stabil. Java SDK 
dapat didownload dari http://java.sun.com, 
sedangkan untuk men-download netbeans 
dapat men-downloadnya dari http:// 
www.netbeans.com, download-lah versi 
release dengan extension .bin dari 
Netbeans, terus executelah di console 
Linux Anda seperti berikut: 
.INetBeansiIDE-release35 1-linux.bin 


terus akan keluar tulisan: 
Installshield Wizard 
Initializing Installshield Wizard......... 
Searching for Java(TM) Virtual 
Machine ......... 
dan sebuah Dialog akan keluar, pilihlah 
direktori yang diinginkan tetapi yang 
memiliki hak akses untuk menulis. 
Untuk pemakai Debian, sebaiknya 
mencoba versi bundle Netbeans dengan 
Java SDK 1.4.2 yang didapat di website 
Java di http://java.sun.com. 


Bekerja dengan Netbeans 
Setelah proses instalasi selesai, pembaca 
dapat menjalankan Netbeans dengan 
mengetik runide.sh dari direktory bin di 
mana Netbeans diinstal. Di bawah ini 


& Nnetbeans jsp intelisense. 


adalah eksekusi Netbeans dari direktory / 
usr/netbeans, hal ini dikarenakan penulis 
menginstall di directory /usr/java/netbeans. 
Ifrans@id3 fransl$ cd /usr/netbeans 
bash: cd: /usr/netbeans: No such file or 
directory 

Ifrans@id3 fransl$ cd /usr/java/netbeans/ 
Ifrans@id3 netbeansl$ Is 

beans/ CHANGES.html lib/ 
netbeans.css system/ update tracking/ 
bin/ CREDITS.html log.txt 
README.html  tomcat406/ 

build info docs/ modules/ sources/ 
.uninst/ 

Ifrans@id3 netbeansl$ cd bin 

Ifrans@id3 bin|$ Is 

icons/ macosx launcher.dmg 
runideopenvms.com runidew.exe 
ide.cfg — runide.exe 

runideos2.cmd unsupported/ 
ide.policy runide exe defaults runide.sh" 
Ifrans@id3 bin!$ ./runide.sh 


Setelah Netbeans berjalan, mulailah 
bekerja dengan membuat sebuah aplikasi 
helloworld dengan menekan New pada 
menu File. Kemudian pilih HelloWorld pada 
target name di wizard yang muncul, setelah 
itu click Finish. Maka HelloWorld.java akan 
digenerate oleh Netbeans lalu tambahkan 
sehingga source code menjadi mirip seperti 
dibawah ini. 
hi 

“ HelloWorld.java 

Li 

“ Created on Feburary 28, 2004, 
2:55 PM 


www.infolinux.web.id 


3) 


hdd 

& 

# @author frans 

A 

public class HelloWorld £ 


I## Creates a new instance of 
HelloWorld “/ 
public HelloWorld|) £ 


) 


kaki 
# @param args the command line 
arguments 
3) 
public static void main(Stringll args) £ 
System.out.printIn(“Selamat datang di 
Dunia Java”: 


Setelah itu cobalah tekan tombol 
execute, dan akan muncul satu baris yaitu: 
Selamat datang di Dunia Java 


Ini berarti Netbeans telah berjalan 
dengan baik, cobalah pembaca mencoba 
membuat sebuah Java versi GUI dengan 
AWT, Swing, atau membuat file JSP. 
Untuk pengembangan JSP, Netbeans telah 
membundle Tomcat dari Apache Jakarta 
Project di dalam distribusinya, sehingga 
aplikasi Java untuk pengembangan web 


InroLINUX JUNI 2004 75 


Netbeans, Java IDE Berbasiskan Swing 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


dapat dicoba. Untuk versi Netbeans 3.5.1 
dibundel dengan Tomcat 4.0.6, di mana 
saat ini Tomcat terbaru adalah Tomcat 
41.29. 

Saran dari penulis, gunakanlah Tomcat 
terbaru, karena sejak versi 4.1.12 sudah 
ada security update, di mana Tomcat versi 
sebelumnya memungkinkan semua orang 
melihat source code JSP tanpa perlu masuk 
ke server tomcat, dikarenakan ada satu 
servlet yang bertugas membaca file JSP di 
container Tomcat tetapi malah menuliskan 
ke layar browser. 


Teknologi Netbeans dan 
Kemampuannya 

Seperti yang telah diterangkan di awal 
artikel ini, Netbeans dibuat dengan 
teknologi Swing, yaitu teknologi Java untuk 
pengembangan aplikasi desktop. Tim Sun 
mengeluarkan dua versi dari Netbeans yaitu 
Netbeans Platform dan Netbeans IDE, di 
mana Netbeans IDE adalah Netbeans 
Platform dengan module IDE. 

Netbeans memiliki kemampuan yang 
tidak dimiliki Eclipse standard, yaitu adanya 
GUI Designer yang membuat pembuatan 
aplikasi Java desktop menjadi lebih cepat, 
yang mana teknologi yang didapat bila kita 
memakai Borland JBuilder dan Oracle 
JDeveloper. Malah penulis dapat mengata- 
kan Swing designer-nya canggih sekali. 

Netbeans memiliki beberapa explorer 
yang merupakan tempat kita bekerja, yaitu 
file system explorer, runtime explorer. 

Netbeans juga mendukung team 
development dengan adanya module CVS 
yang terintegrasi, juga HTTP monitoring, 
popup seperti intellisense yang memung- 
kinkan kita hanya mengetik satu syntax 
seperti System., makan akan keluar semua 
method dari dari object System, seperti 
out, in, dan lain sebagainya. 

Malah integrasi dengan JSP yang cukup 
baik membuat intellisense untuk pengem- 
bangan aplikasi berbasis jsp bekerja cepat 
di Netbeans, di mana hal ini tidak dimiliki 
Eclipse. 

Netbeans memiliki kemampuan Update 
Wizard langsung dari repository 
netbeans.org, sehingga semua module- 
module terbaru dapat di-download, dan 
tentu saja kita harus terkoneksi dengan 
Internet. 


76  InroLINUX JUNI 2004 


Netbeans memiliki tiga mode editing, 
yaitu source editing, gui editing dan debug 
editing, di mana untuk source dan gui 
editing, penulis tidak dapat melihat 
perbedaannya, karena saat penulis hendak 
membuat sebuah aplikasi GUI dengan 
Swing, ada folder tambahan di bawah 
setiap source code. 

Netbeans juga sudah terintegrasi dengan 
Ant dari Apache, sehingga untuk 
pengembangan tim, memungkinkan kita 
melakukan implementasi automated testing 
(salah satu prinsip Extreme Programming), 
walaupun sampai saat ini penulis belum 
menemukan kemampuan untuk memisah- 
kan antara source code dan binary saat 
membuat sebuah project di Netbeans, di 
mana kalau di Eclipse, hanya perlu 
menambah folder src. 


Netbeans di dunia 
sesungguhnya 

Saat ini penulis telah mendapatkan dua 
perusahaan (salah satunya adalah client 
penulis) yang bekerja dengan aplikasi 
dengan teknologi Netbeans, di mana kedua- 
duanya adalah perusahaan TI yang 
mengembangkan aplikasi berbasis Swing, 
yang salah satu dari perusahaan tersebut 
menggunakan Forte Enterprise (sekarang 
JavaStudio Enterprise) karena melakukan 
integrasi dengan JBoss, salah satu 
middleware J2EE open source yang 
populer. 

Forte Enterprise dipilih karena adanya 
kemampuan untuk membuat EJB dengan 
cepat, walaupun saat implementasi, kita 
sempat membuat aplikasi untuk EJB 
Generator dengan Visual Basic. Sebuah 
kasus menarik, karena ternyata program- 
mer Indonesia lebih cepat membuat sebuah 
tools dengan VB dibandingkan membuat 
module di atas Forte. 

Di lapangan yang sesungguhnya 
umumnya, pengembangan aplikasi Swing 
terkadang keluar dari jalur editor yang 
dimiliki oleh aplikasi desainer seperti 
Netbeans, seperti project BlueOxygen 
penulis, karena mengutamakan 
kepentingan modular, membuat source 
code tidak bisa dilihat preview-nya di GUI 
Designernya Netbeans. Jadi pengembang 
harus membongkar code yang ada dan 
melakukan trace back perbaris bila 


www.infolinux.web.id 


ditemukan error. 

Malah GUI Designer antara Java IDE 
tidak kompatibel, aplikasi yang dibuat 
dengan Netbeans dan sepupunya (Forte, 
SunONE Studio, JavaStudio) tidak dapat di- 
preview di Borland JBuilder maupun 
JDeveloper, malah penulis pernah mencoba 
bahwa aplikasi JBuilder terbaru tidak bisa 
dipreview di JDeveloper, padahal 
JDEveloper adalah turunan dari JBuilder. 

Saat ini, integrasi IDE dengan 
middleware populer terutama middle ware 
open source seperti enhydra, Jboss, 
ataupun Jonas, hanya terbatas pada IDE 
yang mereka dukung, jadi terkadang kita 
harus pindah IDE kalau mau mendapatkan 
module-nya, atau buat sendiri dan 
kontribusi, seperti prinsip open source. 

Malah perseteruan Jboss dan Sun yang 
pernah terjadi membuat dukungan Jboss 
terhadap Netbeans kurang terasa, tetapi 
hebatnya salah satu perusahaan di atas 
melakukan pengembangan Swing dengan 
server Jboss untuk beberapa manufactur- 
ing. 

Untuk kasus dunia, Swing memiliki 
credential yang bagus, diantaranya Brazil 
telah mencoba menggabungkan 7 juta 
pegawai kepemerintahannya ke dalam 
sistem berbasis Java, dan Jerman telah 
menggunakan teknologi Java untuk 
pengembangan sistem untuk jalan tol, 
keuangan dan kepolisian. Malah sistem 
kepolisian Jerman menggunakan Java SDK 
64-bit yang dikeluarkan oleh Bea, yang 
disebut Jrocklt, credential besar yang tidak 
dimiliki SWT/JFace.4 
Frans Thamura (frans@intercitra.com) 


Isis lafal 


4 
, 
Core IDE Help BI The Internal Tomcat Server 
Di tega Notices | Installation 
Getting Started 
@- CA Fiesystems and Objects seeatso 
sint 


Wnen you install the IDE, the installer automatically adds 
an installation of the Tomcat web server and names it 

| internal Torncat. You cannot remove the internal Tomcat 
3) installation. You can also configure the IDE to deploy web 
| modules to external installations of Tomcat, See Adding 2 
4.9 Tomcat Installation for more information. 


@- CA bebugging Programs 

@ CA besigning Java GUIs 

@- CJ OtherJava IDE Tools 

&- C3 Editing Resource Bundles 

@ CA Using Version Control in the IDE 

& CA building With Ant 

&- ED web Server Integration 

@- 3 Configuring the Environment 

@ Cd accessibility 

ICA Tomcat Plugin 
DD TneinternaliTomeat Sewer Insesliion 
D setting Tomcat as tne Deraut Server 
(D Starting ana Restarting Tomcat 
ID stopping Tomeat 
(D tating tne Tomcat Server Contiguratio 
ID Tomcat Node and Properties 

@ EA Tomeat Installation Node 

@ CA Tomcat Instance (Host) Node 

@ EA Tomcat Context Node 

IG Database Explorer 


pb esang armor, 2 O work - Temporary working directorles far web | 


Internal Tomcat Directories 

The installer creates two separate Tomcat directories 
|» Home Directory. UDE-instasi-directury/toncat406) 

1) The home directory contains files and libraries that are 
shared by all internal Tomcat Instances 


1) & ase Directory. UDE-user-directary/toncatade base) 
An internal server instance calculates all relative 
references for files In the following directories based on 

(| the 1£-user-directory/toncat4OG: base root insteadi 
Of IDE-instal!-directory/tomcat406 
0 conf - Server configuration files (ncluding 

server.xmi) 
O10gs - Log and output files 
O webapps - Automatically loaded web applications 


& Netbeans javahelp. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Mengenal dan 
Menggunakan JDS 


Bagian 1 dari 2 Artikel 


Java Desktop System adalah distro Linux dari Sun yang ditujukan untuk 
pengguna desktop. Berikut ini kita akan membahas apa dan bagaimana 
cara bekerja dengan Java Desktop System. 


erbagai analis sibuk memperkirakan 
5 bahwa Linux sudah siap untuk 

memasuki dunia desktop. Dunia 
desktop memang lebih cerewet dari dunia 
server, yang telah ditekuni oleh Linux 
selama tahunan. Terlepas dari benar atau 
tidaknya analisis-analisis tersebut, banyak 
produk dan jasa Linux yang telah 
dikhususkan untuk desktop. 

Salah satunya adalah Java Desktop 
System, yang lebih populer dengan 
singkatan JDS. JDS adalah produk yang 
dikeluarkan oleh Sun, dan merupakan distro 
Linux yang dikembangkan dari distro SUSE. 

Pengembangan dari SUSE jelas 
membawa satu hal positif: pengenalan 
hardware yang pantas diberikan acungan 
jempol. Dalam banyak kasus, hardware 
yang tidak dikenali oleh Windows dapat 
dikenali dengan baik oleh Linux. Termasuk 
modem, printer, dan berbagai hardware 
yang terkenal 'susah' di Linux. 

Selain pengenalan hardware, JDS juga 
dapat bekerja sama dengan berbagai 
platform lain seperti Windows dan UNIX 
dengan baik. Sangat disadari bahwa JDS 
adalah produk yang lahir belakangan dan 
harus bersaing dengan dominasi Windows. 
Pengguna JDS dapat langsung berbagi file 
dengan pengguna Windows melalui 
SAMBA ataupun pengguna UNIX 
umumnya menggunakan NFS. Dengan 
demikian, JDS dapat digunakan dengan 
baik di lingkungan kerja yang menggunakan 
berbagai jenis sistem operasi. 

JDS memiliki beberapa karakteristik 
yang perlu kita pahami agar kita bisa 
bekerja lebih cepat. Sebagai contoh, 
beberapa pengaturan default-nya terkadang 
sangat memanjakan penggunanya. Apabila 
kita tidak terbiasa dimanja pada saat 
menggunakan Windows atau distro lain, 


kita bisa meminta JDS untuk membuat kita 
sedikit lebih mandiri. 

JDS dikemas sedemikian rupa sehingga 
cukup sederhana dan mudah dipahami. 
Beberapa trik bisa dilakukan agar JDS lebih 
sesuai dengan keinginan. 

Di artikel ini, kita akan membahas tuntas 
apa itu JDS dan dasar bagaimana 
menggunakan JDS. Bagi Anda yang telah 
membeli dan menginstal JDS, Anda dapat 
segera bekerja dan lebih produktif. Sudah 
saatnya menggunakan Linux harus lebih 
produktif. Tidak ada virus, lebih stabil, dan 
lain sebagainya. 

Di edisi depan, kita akan membahas 
bagaimana mengatur JDS sesuai keinginan 
kita. JDS sebenarnya sangat configurable, 
dan beberapa trik dapat dilakukan agar 
konfigurasi dapat dilakukan dengan cepat. 
Di edisi depan juga, kita akan melihat 
bagaimana menyiasati kekurangan- 
kekurangan yang terdapat di JDS, agar kita 
senantiasa dapat bekerja lebih baik lagi. 


Mengenal JDS 
Apakah JDS itu? Secara sederhana, JDS 
adalah salah satu distribusi Linux yang 
berbasiskan SUSE. Cikal bakal dari proyek 
JDS telah diumumkan sejak tahun lalu. Dan, 
tahun lalu pula JDS lahir. JDS sendiri adalah 
salah satu bagian dari Sun Java System. 
JDS memiliki pasarnya sendiri. Sesuai 
dengan namanya, target dari JDS adalah 
dunia desktop. JDS datang dalam & 
CDROM dengan pembagian sebagai 
berikut. CDROM 1,2, dan 3 berisikan 
program, CDROM 4 dan 5 berisikan source 
code free software yang dipaketkan ke 
dalam JDS dan CDROM terakhir adalah 
dokumentasi dalam berbagai bahasa. 
Program-program dalam CDROM 1,2 
dan 3 berisikan program-program yang 


www.infolinux.web.id 


Mengenal dan Menggunakan JDS 


paling sering digunakan di dunia desktop. 
Mulai dari kebutuhan internet sampai 
program-program pendukung produktivitas. 
Selain itu, JDS juga datang dengan aplikasi 
office StarOffice, bukan openoffice.org 
seperti yang dipaketkan oleh hampir semua 
distro Linux. 

JDS sendiri memiliki apa yang dimiliki 
oleh Windows. Coba Anda perhatikan tabel 
1, di sana Anda dapat melihat perbandingan 
dengan Windows dari sisi aplikasi/teknologi. 

Harga JDS untuk Indonesia adalah US$ 
132. Dengan harga tersebut, pengguna 
telah mendapatkan paket StarOffice 
seharga US$75. Bandingkan dengan harga 
gabungan antara Microsoft Windows dan 
Microsoft Office yang bisa lebih besar dari 
US$500. Di dunia sendiri, JDS cukup 
sukses dan telah dijual ke berbagai negara 
besar, termasuk Cina. 

Dengan memaketkan Java ke dalam 
distro ini, kita dapat menjalankan ribuan 
aplikasi Java siap pakai yang bisa 
didownload secara terpisah. Perlahan 
namun pasti, pengguna desktop di 
perusahaan dapat mengandalkan distro ini 
untuk digunakan sehari-hari. 

Dalam instalasi defaultnya, Anda akan 
mendapatkan berbagai aplikasi besar 
seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2. 


Tabel 1. Perbandingan JDS dengan Windows 
dari sisi aplikasi/teknologi. 


StarOffice 
Evolution (edisi Sun 
Microsystems) 
Mozilla (edisi Sun 
Microsystems) 
MSN Messenger GAIM 

.NET Java 

Windows Desktop — GNOME 


Microsoft Office 
Outlook 


Internet Explorer 


InroLINUX JUNI 2004 77 


Mengenal dan Menggunakan JDS 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Masih banyak aplikasi lain yang datang 
besama JDS. Pada dasarnya, JDS 
mencoba untuk mengakomodasi 
kebutuhan penggunaan desktop. 
Penggunaan Internet dan office didukung 
penuh karena hal tersebut banyak 
digunakan. Multimedia juga mendapatkan 
prioritas karena merupakan hal umum di 
desktop. Emulator untuk aplikasi-aplikasi 
Windows dan DOS juga disertakan. 

JDS juga datang dengan theme GNOME 
dengan nama BluePrint. Theme yang satu 
ini sangatlah menarik. Beda dengan 
BlueCurve Red Hat yang kaku, theme 
BluePrint terlihat lebih fancy dan futuristik. 
Beberapa modifikasi pada GNOME juga 
dilakukan agar lebih sesuai dengan JDS. 

Untuk file manager, digunakan Nautilus 
yang dapat dijalankan dengan sangat cepat. 
Nautilus juga dapat melakukan preview 
untuk sangat banyak tipe file, termasuk 
suara! Sebuah tree view dapat dipasangkan 
pada sisi kiri window Nautilus, menjadikan- 
nya sangat mirip dengan Windows Explorer. 
Nautilus dipersenjatai juga dengan dukungan 
CD burning. Anda dapat melakukan CD 
burning dengan sangat mudah di JDS. Satu 
hal yang cukup pantas mendapatkan pujian 
di Nautilus adalah database asosiasi file yang 
cukup kaya dan tepat. 


Beberapa karakteristik JDS 

@ JDS, apapun namanya, adalah Linux. 
Betapapun JDS ingin dimiripkan dengan 
Windows, JDS tetap mewarisi 
keunggulan Linux. Jauh lebih stabil, 
aman, dan dapat dipercaya. Sebagai 
konsekuensi dari keamanan, Anda 
masih perlu melakukan otentikasi di 
JDS. Walaupun demikian, JDS dapat 
dimiripkan dengan XP yang mengizinkan 
user tanpa password. 

@ JDS datang dengan kernel 2.4.19 yang 
mendukung memory sampai 4 GB. 
Kernel tersebut mampu mengenali cukup 
banyak hardware. Banyak hardware yang 
tidak dikenali oleh Red Hat 9 bisa dikenali 
dengan baik oleh JDS. 

@ JDS mencoba untuk memenuhi 
kebutuhan penggunanya. Aplikasi- 
aplikasi terpilih dipaketkan agar Anda 
bisa bekerja tanpa harus membeli paket 
lain lagi. Namun, umumnya, sebisa 
mungkin aplikasi yang dipilih adalah 


78 InroLINUX JUNI 2004 


aplikasi berbasis GTK # dan Java. 
Kenapa sebaiknya tidak menginstal 
aplikasi berbasis OT? Karena sebisa 
mungkin, jangan ada dua pustaka berat 
di memory sistem. Apabila Anda 
mengunakan aplikasi berbasis GTK - 
atau Java, percayalah, sistem Anda 
akan berjalan dengan sangat cepat. 
Apabila ada aplikasi favorit Anda yang 
tidak dipaketkan bersama JDS, Anda 
bisa mencoba untuk men-download 
paket-paket SUSE 8.2. 

@ Beberapa pengaturan default dibuat 
semudah mungkin bagi pengguna. 
Sebagai contoh, secara default, CDROM 
yang dimasukkan akan segera di-mount 


Tabel 2. 


otomatis. Apabila dirasa mengganggu, 
Anda dapat men-disable fungsi ini. 
Secara default, file-file audio juga akan 
di-preview. 

Untuk control panel, JDS tetap 
menggunakan YaST2 yang dapat 
dianggap sebagai control panel paling 
baik yang pernah ada. Hebatnya, modul- 
modul YaST ditampilkan tidak bersama- 
sama aplikasi YaST, melainkan 
digabungkan dengan Nautilus. Hal ini 
menjadikan JDS terlihat lebih konsisten. 
Beda dengan SUSE misalnya, yang 
memisahkan YaST dengan Preferences 
GNOME atau KDE Control Center. 
Beberapa lokasi tempat modul YaST 


Aplikasi Catatan 


Paket Office komplit, lengkap dengan pengolah kata, spreadsheet, 


presentasi, database Adabas dan datang dengan banyak bahasa, termasuk 
bahasa-bahasa Asia. Memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan 
OpenOffice.org, diantaranta database, clipart, template dan tampilan 


Evolution edisi Sun Microsystems. Dimodifikasi di sana-sini, dan dapat 


StarOffice 

yang lebih bagus, dan lain sebagainya. 
Evolution 

dijalankan dengan sangat cepat. 
Mozilla 


Mozilla edisi Sun Microsystems. Lengkap dengan plugin untuk 


menjalankan Java Applet, Macromedia Flash, dan mampu membaca file 
PDF. Beberapa modifikasi dilakukan. 


Adobe Acrobat 


Datang dengan versi 5.08. Selain itu, JDS juga datang dengan GGV. Bagi 


Reader JDS, Acrobat Reader adalah PDF Viewer dan GGV adalah Postscript 
viewer, walaupun keduanya mampu membaca file PDF. 

GAIM Aplikasi messenging multiprotokol. Datang dengan cukup banyak 
plugin, termasuk mouse gestures. 

JRE Datang dengan JRE dan berbagai hal yang mengikuti seperti Java Web 
Start. Menggunakan versi 1.4.2 02 

Java Media Memiliki fungsi serupa Windows Media Player. Dapat memutar cukup 

Player banyak format audio seperti OGG dan dapat memutar banyak format 


video seperti MPG dan AVI. 
Datang dengan banyak aplikasi Java yang menarik. Contohnya adalah 


Aplikasi-aplikasi 


Java Disk analyzer, Diagram editor dan editor. 

Dia Digunakan untuk menggambar diagram. Mendukung UML. 

GIMP Datang dengan versi 1.3. Dapat membuka format PSD (Photoshop) dan 
GIF. 

gThumb Image organizer yang sangat berguna. 


GnomeMeeting 


Aplikasi Video Conferencing yang sangat matang. Datang dengan versi 
yang cukup baru dan stabil. 


MrProject Aplikasi Project Management di Linux. Memiliki fungsi yang sudah 
cukup layak untuk digunakan. 

Totem Movie player yang luar biasa. Mirip dengan Windows Media Player. Bisa 
digunakan bersamaan dengan java Media Player. 

File-Roller Utility kompresi yang mendukung sangat banyak format kompresi 


seperti Bzip, Bzip2, Gzip, Zip, Compress, LZOP, rar, jar, war, ear, Iha, dan 


lain sebagainya. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Mengenal dan Menggunakan JDS 


Ele Edit View Go Bookmarks Help 


la,5.1000, D los la,9 100, D 


0 
Ba ea aa 2 an Pena un si 


5G | Vewas ust 3 


Elle Edit View Go Bookmarks Help 


Location: (home/nop/Documents 


Di Pe llEerane—-Jeze ee Jpate vamtea 
Ha Dm Sonia Baar 


- folder Wednesday, April 14 2004 at 3:46:09 PM 


- fokder Wednesday, April 14 2004 at 3:46:09 PM 


- toder Wednesday, Apri 14 2004 at 3146109 PM 
This Computer » Per 


» WIDaTA 


b Dinop 


PEIB —— | 
& This Computer. 


diletakkan adalah di Applications | 
Systems Tools dan Preferences. 

@ Beberapa pustaka untuk memutar 
berbagai format proprietary tidak 
disertakan (harap diperhatikan bahwa 
JDS mendukung MP3). Anda dapat 
men-download di Internet. Pustaka- 
pustaka tersebut tidak dimasukkan 
karena alasan hak kekayaan intelektual. 
Sebagai catatan, satu keunggulan JDS 
dibandingkan SUSE adalah disertakan- 
nya pustaka/driver NVIDIA. 

@ Booting dan shutdown ditampilkan dalam 
modus grafikal. Dengan demikian, Anda 
tidak akan melihat informasi detail proses 
boot ataupun shutdown Linux. 
Penekanan ESC atau F2 pada saat 
booting ataupun shutdown akan 
membawa Anda kepada informasi detail. 

@ JDS tidak menganjurkan Anda untuk 
bekerja dalam modus command line. 
Dengan demikian, aplikasi-aplikasi 
command line seperti mc tidak tersedia. 
Untuk manajemen file sistem, gunakan 
Nautilus. Nautilus dapat dijalankan 
secepat Windows Explorer, bahkan jauh 
lebih cepat dari Kongueror yang 
dijalankan di atas KDE. Untuk 
manajemen proses, Anda dapat 
menggunakan System Monitor yang 
terletak di Applications (Systems Tools. 

@ Apabila Windows memiliki My Docu- 
ment, maka JDS memiliki Documents di 
home directory masing-masing user. 
Gunakan untuk mnyimpan dokumen- 
dokumen Anda. Apabila Anda membuka 


- 
aan ani 


KEB — ) 


4 
(os 9 «OLI 


& Nautilus, Windows Explorernya JDS. 


Nautilus, sebuah tombol untuk pergi ke 
Documents akan tersedia. 

JDS mendukung operasi drag and drop. 
Gunakan untuk mempercepat kerja. 
Walaupun berorientasi desktop, JDS 
memiliki berbagai kemampuan untuk 
server seperti software RAID dan LVM. 
JDS bahkan bisa me-resize ukuran 
partisi (termasuk reiserfs dan ext3) 
tanpa menghapus data. 

JDS tidak memaketkan aplikasi-aplikasi 
server seperti Apache. JDS dimaksud- 
kan sebagai distro untuk desktop. 
Banyak applet menarik yang datang 
bersama GNOME. Anda bisa mema- 
sukkan applet-applet tersebut ke panel 
GNOME. 

Dalam Preferences, Anda mungkin akan 
menjumpai beberapa pilihan yang 
mengharuskan Anda memasukkan 
password root. Hal tersebut menanda- 
kan Anda ingin menjalankan salah satu 
modul YaST. 

JDS lebih mengutamakan stabil daripada 
fitur-fitur baru. Pada kenyataannya, JDS 
berhasil mengompromikan kestabilan 
dan fitur-fitur baru. 

Seperti dibahas di awal tulisan, JDS 
dapat bekerja sama dengan jaringan 
berbasis Windows dan jaringan berbasis 
UNIX. 

Seperti dibahas di awal tulisan, JDS 
mampu mengenali hardware dengan 
baik. JDS datang dengan kernel default 
2.419. Beberapa hardware baru 
mungkin tidak dapat dikenali. 


www.infolinux.web.id 


Dengan menggunakan JDS, Anda akan 
mendapatkan beberapa hal berikut sebagai 
rangkuman: 

@ Interoperabilitas. Bekerja sama dengan 
jaringan Windows dan UNIX, 
kemampuan drag and drop, kemampuan 
mencetak dalam jaringan. 

@ Calender, Email dan Instant Messaging. 
JDS mendukung berbagai teknologi 
standar. Untuk directory service, JDS 
mendukung LDAP. Untuk e-mail, JDS 
mendukung IMAP4. Untuk File sharing, 
JDS menggunakan SAMBA dan NFS. 
Untuk pencetakan, JDS mampu 
menggunakan SAMBA. Dan untuk Web 
service, JDS menggunakan WebDAV. 

@ Integrasi Java. 

@ Produktivitas dengan StarOffice. 


Dengan memahami karakteristik- 
karakteristik dan fitur-fitur JDS tersebut, 
Anda dapat bekerja lebih cepat dan pintar. 
Gunakan tools yang tersedia daripada 
menggunakan cara yang tradisional. Untuk 
melakukan kompresi misalnya, hindari 
command line, dan gunakan file roller. 
Untuk menginstal program, hindari 
menggunakan program rpm langsung, dan 
gunakanlah Install/Remove Software di 
Applications |System Tools. 

Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa 
menghubungi PT Sun Microsystems 
Indonesia (http://www.sun.co.id). Tutorial 
(dalam bahasa Indonesia), add-on, dan 
training untuk JDS, termasuk StarOffice 
bisa didapatkan di http://jds.keant.com. 


InroLINUX JUNI 2004 79 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Mengenal dan Menggunakan JDS 


Menggunakan JDS 

Pada saat instalasi, JDS akan meminta 
Anda untuk membuat sebuah user biasa. 
Ketika menggunakan Linux, sangat tidak 
disarankan untuk menggunakan root. Hal 
ini karena root memiliki hak yang tidak 
terbatas. Menggunakan user dengan hak 
tidak terbatas jelas merugikan karena bisa 
saja menghapus file penting tanpa sengaja. 
Atau, bisa saja memicu kerentanan 
terhadap virus. 

Selesai booting pada modus grafikal, 
Anda akan melihat sejenak modus 
command line. Barangkali, Anda akan 
melihat tulisan terdapatnya error pada xdm 
atau gdm. Tidak apa-apa, biarkan saja. 
Pada kenyataannya, walaupun tertulis 
error, xdm, atau gdm akan tetap dijalankan. 

Setelah itu, sebuah layar authentikasi 
akan ditampilkan. Di layar ini, Anda bisa 
langsung mematikan komputer atau 
merestart komputer. Pemilihan bahasa 
selama penggunaan JDS juga bisa 
dilakukan di sini. 

Login-lah sebagai user yang Anda 
ketahui, dan berikan password yang 
bersesuaian. Apabila berhasil, Anda akan 
menjumpai sebuah desktop dengan warna 
latar biru dan terdapat logo Java di bagian 
kanan layar. Di bagian bawah, terdapat 
sebuah panel/taskbar dan sebuah tombol 
dengan tulisan Launch. Tombol Launch 
tersebut adalah tombol Start Anda di 
Windows. Di panel, Anda juga akan 
mendapatkan beberapa applet (aplikasi kecil 
yang berjalan di panel). 

Untuk saat ini, kita akan melakukan tur 
sederhana bagaimana mengutak atik layar 
kerja kita tersebut. 


Bekerja dengan icon 

Lihatlah icon di desktop Anda. Dalam 
instalasi default dan CDROM atau USB 
tidak dimasukkan, Anda akan menjumpai 5 
icon yang selengkapnya dapat Anda lihat 
pada Tabel 3. 

Untuk membuka icon, Anda bisa 
melakukan klik ganda tombol kiri mouse 
Anda pada icon tersebut. Icon dapat pula 
diberikan tindakan klik kanan. Operasi klik 
kanan pada icon berbeda akan menampilkan 
menu yang bisa berbeda antara setiap icon. 

Anda bisa memindahkan icon ke lokasi 
lain yang Anda inginkan dengan melakukan 


80  InroLINUX JUNI 2004 


drag and drop. Untuk merapikan kembali 
icon, Anda bisa klik kanan pada area 
kosong di desktop dan memilih Clean Up 
by Name. 

Ukuran icon juga bisa diganti. Cukup klik 
kanan pada icon, dan pilihlah Stretch Icon. 
Pada icon akan ditampilkan empat titik 
yang bisa Anda drag. Untuk mengubah ke 
ukuran aslinya, klik kanan lagi pada icon, 
dan pilihlah Restore Icon's Original Size. 


Bekerja dengan panel 

Di Windows, kita menyebut panel sebagai 
taskbar. Tulisan ini menggunakan istilah 
panel dan taskbar untuk memudahkan. 
Lihatlah panel Anda. Secara default, panel 
akan menampilkan tombol Launch di 
sebelah kiri, diikuti oleh jam, kemudian 
window list, status jaringan dan workspace 
switcher. 

Window list akan menampilkan tombol 
untuk setiap aplikasi yang berjalan di atas 
GNOME. Sementara, workspace switcher 
akan menampilkan desktop-desktop Anda. 
Berbeda dengan Windows, GNOME dapat 
menampilkan multiple desktop. Secara 


Tabel 3. Deskripsi Icon-icon. 


default, jumlah desktop yang ditampilkan 
adalah empat. 

Mari mengutak-atik panel. Pertama-tama, 
Anda mungkin ingin memindahkan icon-icon 
tersebut di dalam satu tempat. Berdekatan 
dengan workspace switcher misalnya. 
Caranya mudah. Cukup klik kanan pada 
applet bersangkutan, jam misalnya. Lokasi 
suatu applet bisa dikunci sehingga applet 
tersebut tidak bisa dipindahkan. 

Oleh karena itu, apabila menu yang 
muncul pada saat klik kanan menampilkan 
menu Move dalam keadaan disable, tidak 
bisa diklik, maka Anda harus membebaskan 
dulu applet tersebut agar bisa dipindahkan. 
Klik menu Unlock untuk membebaskan 
applet tersebut. Klik kanan sekali lagi pada 
applet, dan pilihlah Move. Geserlah mouse 
Anda, dan applet akan mengikutinya. 
Sampai di lokasi yang diinginkan, kliklah 
sekali mouse Anda. Kini, applet sudah 
berpindah tempat. Anda bisa mengunci 
kembali applet Anda dengan klik kanan dan 
memilih Lock. 

Selanjutnya, kita bisa mengatur tingkah 
laku setiap applet tersebut. Umumnya, 


This Computer 


Icon ini kurang lebih berfungsi sama seperti My Computer di 


Windows. Ketika dibuka dengan klik ganda, sebuah window 
Nautilus akan ditampilkan dan berisi banyak shortcut (icon) ke 
device-device di komputer Anda. Sebagai contoh, Anda akan 
menemukan shortcut ke CDROM, USB, partisi lain, Floppy, Docu 
ments, dan lain sebagainya. 


Documents 


Icon ini kurang lebih berfungsi sama seperti My Documents di 


Windows. Ketika dibuka, Anda akan dibawa ke direktori Docu 
ments di home directory Anda. Di dalamnya, akan terdapat tiga 
direktori dengan nama Texts, Presentations, dan Pictures. Anda 
dapat menyimpan dokumen Writer dan Impress Anda di Texts dan 
Presentations, sementara gambar-gambar dapat disimpan di 


Pictures. 
Network Places 


Ini adalah salah satu fitur JDS yang luar biasa. Icon ini akan 


berisikan shortcut ke jaringan berbasis Windows ataupun UNIX. 
Anda bahkan bisa menambah network place lain. Sebuah icon 
tersedia. Umumnya, kalau jaringan tempat Anda bekerja adalah 
Windows ataupun Linux (mengunakan NFS), maka Anda bisa 
langsung segera bekerja. Tanpa pengaturan macam-macam lagi. 


Trash 


Icon ini kurang lebih berfungsi sama seperti Recycle Bin di 


Windows. Secara default, operasi penghapusan file akan 
mengirimkan file ke Trash ini. Sama seperti Recycle Bin, Anda juga 
dapat mengosongkan tong sampah dengan mudah. 


Learn about the 
Java Desktop System 


www.infolinux.web.id 


Shortcut ke dokumentasi. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


applet cukup configurable. Anda bisa 
mengubah tingkah laku dari hampir setiap 
applet. Kembali ambil contoh applet jam. 
Klik kananlah pada applet tersebut, dan 
pilihlah Preferences. Sebuah dialog akan 
ditampilkan, Anda bisa mengubah tingkah 
laku applet tersebut. Lakukan cara yang 
sama untuk applet lain. 

Perhatikan kembali applet-applet default 
yang ditampilkan. Anda tidak senang 
dengan jam? Ingin dihilangkan? Bisa saja. 
Pertama-tama, bebaskan dulu applet jam 
dengan klik kanan pada applet dan memilih 
Unlock. Selanjutnya, klik kanan kembali dan 
pilihlah Remove from Panel. Kini, applet jam 
akan menghilang. 

JDS datang bersama cukup banyak 
applet. Pengertian applet di sini adalah 
aplikasi kecil yang diembed ke dalam suatu 
aplikasi, yaitu panel. Applet di sini berbeda 
dengan Java applet. Pada Tabel 4 dapat 
Anda lihat daftar applet yang datang 
bersama JDS. 

Untuk menambahkan applet-applet 
tersebut ke dalam panel, klik kananlah pada 
area kosong di panel, dan pilihlah Add to 
Panel. Untuk diperhatikan, selain applet- 
applet tersebut, GNOME juga menyediakan 
beberapa fungsi yang bisa diaktifkan 
dengan ditambahkan ke dalam panel. 
Caranya penambahannya serupa dengan 
penambahan applet di panel, namun yang 
dipilih adalah Actions. 


Bekerja dengan menu 
Terdapat dua kategori untuk aplikasi, 
Applications dan Extras. Yang pertama 
berisikan shortcut untuk aplikasi-aplikasi 
utama, sementara yang terakhir adalah 
aplikasi ekstra untuk JDS. 

Applications dibagi dalam beberapa 
kategori: Accessories, Games, Graphics, 
Internet, Multimedia, Office, Programming, 
dan Systems Tools. Masing-masing menu 
mencerminkan isinya. Bagi Anda yang 
senang mengutak-atik sistem, cobalah 
untuk melihat-lihat ke dalam System Tools 
tersebut. Di dalamnya, kita bisa 
menemukan aplikasi-aplikasi menarik 
ataupun modul-modul control panel YaST. 

Di menu utama, kita juga akan men- 
dapatkan Preferences, yang merupakan 
control panel. Pengaturan sistem dan look 
and feel bisa dilakukan di sini. 


Mengenal dan Menggunakan JDS 


Tabel 4. Daftar applet yang datang bersama JDS. 


Kategori 
Accessories 


Applet 
Clock 


Dictionary lookup 
Now 
Sticky Notes 


Stock Ticker 
Fish 
Geyes 


Amusements 


Internet Inbox monitor 

Modem lights 

Network monitor 

Web Eyes 

Wireless link monitor 
CD Player 

Volume Control 
Address Search 

Battery Charge Monitor 
Character Pallete 
Command line 

Disk Mounter 
Keyboard Accessibility 
Staus 

Keyboard layout switcher 
Notification Area 


Multimedia 


Utility 


Pilot Applet 
Guick Lounge 
System Monitor 
Window List 
Window Menu 


Workspace switcher 


Bekerja dengan desktop 
Desktop, lokasi paling besar di layar kita 
umumnya dihias dengan berbagai wallpa- 
per. Untuk mengganti wallpaper, klik kanan 
pada area kosong di desktop, dan pilihlah 
Change Desktop Background. Sebuah 
dialog akan ditampilkan. Kita bisa memilih 
gambar ataupun men-drag gambar dari 
Nautilus ke dialog tersebut. Untuk me-reset 
ke wallpaper default, klik kanan pada area 
kosong di desktop, dan pilihlah Use Default 
Background. 

Klik kanan di area kosong di desktop 
juga dapat membawa kita untuk meng- 
akses berbagai device penyimpanan seperti 


www.infolinux.web.id 


Deskripsi 
Menampilkan jam dan tanggal. Berbagai format 
didukung, termasuk Unixtime. 

Melihat dictionary online. 

Calendar server client. 

Menampilkan catatan di desktop. Menggantikan 
tugas dari post-it. 

Menampilkan saham. 

Menampilkan animasi ikan. 

Menampilkan pasangan mata yang mengikuti 
pointer mouse. 

Memeriksa mail baru dalam interval waktu 
tertentu. 

Indikator kegiatan modem. 

Indikator jaringan. 

Akses cepat ke website yang pernah dikunjungi 
Indikator kegiatan device wireless. 

CD Player. 

Mengatur volume sound card komputer. 
Fasilitas pencarian untuk Address Book. 
Indikator penggunaan baterai pada notebook. 
Mengakses karakter non-standar dengan cepat. 
Fasilitas penggunaan command line. 

Mount disk lokal. 

Menampilkan status aktivasi fasilitas 
aksesibilitas keyboard. 

Mengganti layout aktif keyboard. 

Menampilkan icon dari berbagai aplikasi untuk 
mengindikasikan aktivitas aplikasi. 

Konfigurasi device Palm OS. 

Organisasi aplikasi favorit di panel. 

Indikator system load. 

Menampilkan aplikasi yang aktif di GNOME. 
Menampilkan daftar window yang terbuka di 
desktop dan mengizinkan kita untuk memilih 
yang ingin diaktifkan. 

Mengganti desktop/workspace. 


CDROM dan Floppy. Cukup akses menu 
Disks yang tampil dari menu popup 
tersebut. Mount dan Unmount dapat 
dilakukan dari menu tersebut. 

Selain itu, Anda dapat membuat 
shortcut baru (New Launcher), terminal 
baru (New Terminal) ataupun direktori baru 
(New Folder) di desktop. 

Masih banyak harta karun tersembunyi 
dari JDS. Kita akan melihat apa saja harta 
karun tersebut di edisi depan, yang mampu 
membuat Kita bekerja lebih cepat dan 
pintar. Nantikan lanjutan dari artikel ini. 
Selamat mencoba!4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX JUNI 2004 8I 


EDISI MENDATANG 


Cuplikan Isi InfoLINUX Bulan Depan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


INFO 


82 


InroLINUX JUNI 2004 


LINU 


Juli 2004 


Linux sebagai sekolah 

Linux yang merupakan sistem operasi ini dapat 
disulap menjadi sebuah sekolah. Menjadi 
sekolah? Ya, mungkin ini kelihatannya terdengar 
aneh, tapi untuk edisi mendatang 
akan dibahas mengenai Linux yang X6) 
dijadikan alat bantu 
sekolah, mulai dari jenjang 
TK hingga kuliah, dan 
mungkin hingga di dunia 
bekerja. Tunggu saja! 


Kumpulan software dan 
driver Linux 
Hardware-hardware baik yang lama hingga yang 
terbaru sekalipun sudah banyak yang dapat 
dikenali pada lingkungan Linux. Tapi, dengan 
begini saja masih membuat banyak orang tetap 
tidak puas. Kenapa? Karena pada beberapa 
hardware, terdapat fungsi-fungsi yang tidak 
dapat berjalan dengan baik. Fungsi-fungsi 
tersebut belum dapat difungsikan oleh Linux, 
dikarenakan driver yang disediakan pada CD 
distro masih bersifat 'generic'. Hal ini biasanya 
terjadi pada hardware seperti video card. 

Pada edisi depan /InfoLINUX akan 
menyediakan untuk Anda driver-driver video 
card dari nVidia dan ATi, sehingga Anda dapat 


an MEI: Si 


Inexissue2|  Luntitedi - |" Lavart-GarelwIKonguerorl-“Ikongverori Merekpuli 3-9 PM dj CD 


www.infolinux.web.id 


menjalankan fungsi 3D dan fungsi-fungsi yang 
lain dari video card tersebut. Sehingga Anda 
tidak perlu bingung lagi jika fungsi yang ada di 
video card Anda tidak berjalan sebagaimana 
mestinya. 

Pada CD edisi Juli juga berisi paket-paket 
aplikasi untuk pendidikan dari tingkat TK, SD, 
hingga perguruan tinggi. Paket program ini 
dalam bentuk tarball yang tidak tergantung pada 
distribusi, rpm, dan deb. Beberapa di antaranya 
adalah Celestia untuk belajar tentang planet, 
Xmap untuk belajar geografi secara interaktif 
dengan gambar, teks dan suara, dan DrGeo 
untuk belajar matematika geometri. Kelihatannya 
menarik, bukan? Semuanya akan dibahas dan 
tersedia di CD /InfoLINUX edisi mendatang. 


Akses Internet via GSM GPRS 
dan CDMA 

Siapa sih yang belum mengenal dunia seluler? 
Dari GSM, sampai yang lagi marak saat ini, 
CDMA sudah berkembang di Indonesia. 
Ternyata perkembangan seluler tidak hanya 
berhenti sebagai media komunikasi suara dan 
SMS saja, tapi merambah ke dunia Internet. Jadi 
dunia maya pun sudah bergerak alias mobile 
melalui benda kecil bernama ponsel. 

Saat ini telah tersedia berbagai sarana 
telekomunikasi untuk mengakses Internet, 
termasuk melalui saluran selular atau ponsel. 
Dua jenis teknologi selular yang ada di Indonesia, 
GSM dan CDMA, dapat Anda gunakan untuk 
Internet di Linux. Anda juga akan memiliki 
banyak pilihan, mau yang biayanya hanya 
Rp25.000,- per bulan untuk mendapatkan akses 
Internet tanpa batas waktu tapi agak lambat, 
atau dengan biaya antara Rp5,- hingga Rp20,- 
per KB untuk mendapatkan akses yang cepat. 
Semua itu akan dibahas pada InfoLINUX edisi 
Juli 2004. 


